INFO 


LINU 


www.infolinux.web.id Desember 2003 — Rp23.380041CD 


Dengan Linux, 


Liburan Semakin 
Menyenangkan 


Mudah, Betr 
ke Linux 


Simulator Real Time 
Luar Angkasa 


Celestia 1.2.4 


Ta. at dan 
ant sih ) 
Merah. 
|| L JangenO O 
5 
— K— P “ I . 
Fan kuy MENU oo yS LARI | LOL 
CORE Iof , 5 | A 
ad | EMEON MENU NI ! . ud N 
- 3 - C s. , 
ie NO , | | 
"PTT. 4 £ Pn “el 
A Sha ass 
B t ' Pi Tia 
er empur Pi | Id ahadirkan Microsoft 
- AN : 
ILORE 10.560 J Al ro 


VYrric : 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Linux, Multimedia, 


dan Game IPINPOINT 


PUBLICATIONS 
Anda dapat memainkan beberapa game "an 
dan program multimedia secara langsung 
dari CD atau menginstalasi paket game ke 
Linux Anda. Sedangkan Anda yang 
membeli /nfoLINUX versi saku, Anda 
dapat men-download sendiri sesuai 
kebutuhan atau meng-copy CD teman. 

Linux memang memberikan berbagai 
pilihan kepada kita, termasuk untuk 
multimedia. Ada Linux multimedia yang 
jalan dari CD, lalu CD dapat dikeluarkan 
dari drive, misalnya InulLinux. Ada Linux 
multimedia yang jalan dari CD, tapi CD 
harus tetap di dalam drive, misalnya 
Morphix. Dan ada Linux yang harus 
diinstalasi ke harddisk, lalu kita dapat : 


INDONESIA 
TATLER 


nda masih ingat InulLinux? Itu 
adalah contoh distro atau 


kumpulan program Linux yang 
dibuat khusus untuk mutimedia, seperti 
musik dan video. Ukurannya sangat kecil, 
sekitar 60 MB, karena hanya berisi inti 
sistem operasi (kernel), driver sound, X 
Window, multimedia player (mplayer), dan 
file video Inul. Hebatnya lagi, distro 
semacam InulLinux yang berbasis Emovix 
ini tidak perlu diinstalasi ke harddisk, 
cukup dijalankan dari CD. Anda dapat 
membuat sendiri dengan memasukkan 
video pernikahan, misalnya. 

Adakah Linux yang khusus untuk 
game? Ada, contohnya Morphix dan 
KnoppixXMAME. Keduanya berbasis 
Knoppix seperti CD /nfoLINUX edisi ini, 
yang juga dapat bekerja langsung dari CD. 

Untuk memeriahkan suasana lebaran 
dan menyambut tahun baru, kami sajikan 
InfoLINUX edisi Desember 2003 ini 
dengan aneka game dan multimedia. Jika 


menjalankan banyak pilihan program | 
multimedia, misalnya Mandrake. Game- 
game besar di Windows juga tersedia | 
untuk Linux, misalnya Ouake, Americas : 
Army, dan Unreal Tournament 2003. 

Jadi, Linux menjalankan multimedia 
dan game telah menjadi hal biasa. Linux 
yang awalnya terkenal hebat sebagai 
server dan aplikasi jaringan, kini juga 
hebat sebagai aplikasi multimedia. Linux 
tidak punya Windows, tapi Linux punya 
window KDE, GNOME, IceWM, dan 
sebagainya. Linux tidak punya Windows 
Media Player, tapi Linux punya Multime- 
dia Player (Mplayer), X MultiMedia 
System (XMMS), Ogle, VideoLAN Client, 
Xine, dan lain-lain. 

Akhir kata, kepada Anda yang 
beragama Islam kami mengucapkan 
“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 
1424 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin."A 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


Anda membeli /nfoLINUX versi besar, 
www www. &X 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, I Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi, Heriyadi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat 
Redaksi: Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok 
Waluyatmoko (Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


www.infolinux.web.id InroLINUX DESEMBER 2003 — 3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


D 
L 
— 


— 


Bermain game atau sekadar menonton 
film DVD di Linux mungkin akan 
menghilangkan kejenuhan yang selama 
ini menggelayuti Anda. 


Peranan sebuah server di lingkungan 
perusahaan sangat besar. Apabila 
pusat jaringan tersebut crash, bahkan 
ada juga yang mati, manajemen Anda 
dapat dipastikan akan marah besar. 
Salah satu server 

yang mungkin - 
akan mengurangi | 
kemarahan bos 

adalah server | 
buatan Acer, Acer 
Altos G301. 


23 |» 


4 InroLINUX DESEMBER 2003 


Aa | - 


Makan malam bersama pujaan hari 
sambil diterangi cahaya lilin adalah 
saat-saat romantis tak terlupakan. 
Sambil sesekali melihat bulan dan 
bintang yang menjadi saksi... 


asi — Ananta Dl 


www.infolinux.web.id 


LINUVAX 


Dengan Linux, 
Liburan 


Semakin Menyenangkan 


Pernah memainkan Raptor di 
zaman DOS dahulu kala? Kalau 
pernah, maka game yang satu ini 
dijamin tidak akan Anda lewatkan. 
Permainan pesawat yang bergerak... 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 
ULASAN CD 


Instalasi FlightGear, Simulator 


Pesawat Terbang 

Driver Modem, Sound, dan 
Grafis 3D 

Instalasi Game Gltron 
Instalasi Game Pingus 
Kompilasi dan Instalasi 
Scribus 

Instalasi Game LinCity 


SURAT PEMBACA 


BERITA 

Layanan Virtual Server IBM 
Solusi End-to-End 
OUALCOMM 

Alcatel Berada di Jajaran 
Leader Guadrant 

Cisco Showcase 2003 
Produk Terbaru SuperMicro 
IBM Tivoli Identity Manager 


OPINI 

| Made Wiryana: 

Di Persimpangan Jalan Masa 
Depan TI 

Budi Rahardjo: 

Ijasah, Sertifikat, dan 
Kemampuan TI 

Michael S. Sunggiardi: 
Tiga Bulan Setelah UU HaKI 


KLINIK 


15 


16 


18 


KLINIK IBM 
ULASAN 


20 


Pengantar: Serial ATA di Linux 22 


Acer Altos G301 

HP PSC 2210 all-in-one 
HP Business Inkjet 3000 
Intel 865G 

Intel 875P 

MSI 875 Neo-FIS2R 
Celestia 1.2.4 


Hydrogen Drum Machine 0.8.0 


ZGV 5.6 
RafKill 
Solarwolf 


BISNIS 
Mudah, Bermigrasi ke Linux 


KOMUNITAS 


TUTORIAL 

Membuat Presentasi dengan 
Impress 

Atur Partisi dengan Parted 
Dial-up Cepat dan Mudah 
dengan Kppp 

Python dan Dialog 

Python dan MySOL 
Konsistensi Input pada Calc 
Menghadirkan Microsoft 
Access di OpenOffice.org 
Instalasi Driver ALSA 
untuk Sound Card AC'97 
SAP DB: Alternatif Free dan 
Open Source Database 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 


mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 
melihat Ulasan Linux Ready. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


Linux Ready, yaitu: 


Seagate Barracuda SATA V 


ASUS P4P800 Deluxe 


www.infolinux.web.id 


MSI FX5900 VTD128 


Penghasilan 
Saya Semua 
dari Linux 


Keterpaksaan belajar 
Linux justru mengangkat 
popularitas Eriek Nur 
Fadli. Seorang yang 
telah mengantongi dua 
sertifikat Linux, yaitu 
LCP dan LCI. 


InroLINUX DESEMBER 2003 5 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi FlightGear, 


Simulator Pesawat Terbang 


( 


CD edisi Desember ini berisi beberapa game yang dikupas dalam /nfoLINUX Utama, di samping tetap 
menyertakan Linux Knoppix dan beberapa program yang berkaitan dengan Tutorial, serta program 
pesanan pembaca. Salah satu game yang cukup besar ukuran file dan kehebatannya adalah FlightGear. 


lightGear adalah program simulator 
- untuk menerbangkan pesawat 

udara. Program ini sangat menarik, 
dengan suara dan gambar sangat mirip 
alam nyata. Game ini selain bersifat hiburan 
juga memiliki nilai pendidikan dan sekaligus 
petualangan. Jika komputer Anda belum 
mendukung 3D, saatnya membeli atau 
menukar video card Anda dengan kartu 3D 
yang berfungsi baik di Linux, misalnya 
nVIDIA. Cara instalasinya sangat mudah, 
karena paket-paket yang kami sertakan 
dalam CD berupa paket binary. 

Kami menyertakan tiga jenis paket 
FlightGear, yaitu dua RPM untuk Red Hat 
dan Mandrake, serta satu tarball untuk 
Slackware. Meskipun Anda dapat meng- 
instalasi melalui X Window, kami mem- 
berikan petunjuk hanya melalui perintah teks 
(terminal), karena lebih praktis dan cepat. 

Semua paket terletak pada direktori 
games/flightgear di bawah mount-point 
cdrom. Misalnya, /mnt/cdrom/games/ 
flightgear/mandrake adalah direktori yang 
berisi paket untuk distro Mandrake 9.X. 
Kami menguji coba pada Mandrake 9.2. 
Namun, petunjuk ini juga dapat Anda 
gunakan pada Mandrake 9.1 atau 9.0 dan 
Red Hat 9. Berikut ini langkah-langkah 
instalasinya: 

1. Masukkan dan mount CD InfoLINUX, 
lalu masuk ke direktori games/flightgear/ 
mandrake. Anda tidak perlu mount jika 
Linux Anda sudah menjalankan 
automount. Direktori di bawah games 
yang lain berisi paket untuk distro Red 
Hat dan Slackware. 
$ mount /mnt/cdrom 
$ cd /mnt/cdrom/games/flightgear/ 
mandrake/ 


2. Copy dua file, yaitu flightgear dan 
libmetakit dari cdrom ke /tmp. Tip: 


6 InroLINUX DESEMBER 2003 


gunakan tombol ITABI untuk meminta 
Linux meneruskan file panjang yang 
akan di-copy, misalnya mengetik 
flightgear cukup dengan fIITABI. 

$ cp flightgear-0.9.2-2mdk.i586.rpm / 
tmp 

$ cp libmetakit-2.4.9.2-2mdk.i586.rpm 
Itmp 


3. Keluar dari cdrom dan pindah ke 
direktori /tmp. 
$ cd /tmp 


4. Berubah dari user biasa menjadi root. 
$ su 
# 


5. Instalasi dengan rpm, libmetakit lebih 
dahulu. 
# rpm -ivh libmetakit-2.4.9.2- 
2mdk.i586.rpm 
# rpm -ivh flightgear-0.9.2- 
2mdk.i586.rpm 


6. Jika terjadi error karena tidak ada libglut, 
harus diinstalasi libMesaglut3 (Mandrake) 
atau glut (Red Hat 9, CD-2) lebih dahulu. 


& FlightGear SeaHawk 


www.infolinux.web.id 


Dalam contoh ini, ganti CD InfoLINUX 
dengan CD ke-2 Mandrake 9.2. 

# cd /mnt/cdrom/Mandrake/RPMS2 
# rpm -ivh libmetakit-2.4.9.2- 
2mdk.i586.rpm 

# cd /tmp 

# rpm -ivh flightgear-0.9.2- 
2mdk.i586.rpm 


7. Keluar dari root, kembali sebagai user 
biasa. 
# exit 
$ 


8. Jalankan flightgear dari konsole atau 
terminal di X Window. 
$ fgfs & 


Spesifikasi yang baik untuk menjalankan 
FlightGear ini minimal Pentium 11/8300 plus 
video card yang mendukung 3D. Jika Anda 
sekadar ingin melihat screenshot (file jpg) 
dan video (file AVI), Anda dapat mengakses 
dari CD. Informasi selengkapnya FlightGear 
dapat Anda baca dari CD dalam format PDF 
atau Anda akses ke www. flightgear.org.d 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


& FlightGear flyer 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Driver Modem, Sound, 
dan Grafis 3D 


Kartu modem, sound, dan grafis 3D biasanya memerlukan driver khusus, 
sehingga tidak selalu otomatis berfungsi setelah instalasi Linux. Berikut ini 
sekadar contoh instalasi driver modem internal. Petunjuk instalasi kartu 
sound ALSA dapat Anda ikuti dalam rubrik Tutorial, sedangkan instalasi 
driver grafis 3D nVIDIA dapat Anda baca pada Ulasan CD /nfoLINUX 


November 2003. 


odem internal sering disebut 
winmodem (modem yang 
didesain untuk sistem operasi 


Windows) atau softmodem (modem yang 


berisi software, tidak sepenuhnya 


hardware seperti modem eksternal). Cara 


instalasi yang paling mudah adalah 
dengan paket binary rpm atau deb. Jika 
Anda menggunakan modem Lucent, 


Anda dapat mengambil paket binary yang 


sesuai dengan jenis distro dan versi 
kernel yang sesuai dengan komputer 
Anda dari http://www.sfu.ca/ - cth/ 
Itmodem/. Dalam CD edisi ini hanya ada 
empat paket, yaitu source tarball untuk 
semua jenis distro dan kernel, rpm untuk 
Red Hat 9 (kernel 2.4.20-8), Mandrake 
9.2 (kernel 2.4.22-10), dan deb utk 
Debian (kernel 2.4.20). 


Instalasi paket binary 

Dua langkah berikut ini merupakan contoh 
instalasi paket rpm pada distro Mandrake 
9.2 kernel 2.4.22-10mdk. Setelah itu, 
Anda dapat menggunakan wwdial atau 
kppp untuk menguji koneksi ke Internet. 
# rm -f Idev/imodem 

# rpm -ivh Itmodem-kv 2.4.22 10mdk- 
8.26a9-1.1586.rpm 


Instalasi paket source 
Ini sedikit lebih repot bagi pemula, karena 
Anda harus menginstalasi paket-paket 
yang berhubungan dengan kompilasi dan 
kernel, misalnya kernel-header. Namun, 
paket source juga punya kelebihan, yaitu 
tidak tergantung jenis distro dan versi 
kernel. 

Langkah pertama, ekstrak file tarball ke 
suatu direktori, misalnya /tmp. Kedua, 


pindah ke direktori hasil ekstraksi. Ketiga, 
jalankan script untuk kompilasi, instalasi 
dan load module ke kernel. 

# tar xzvf Itmodem-8.26a9.tar.gz 

# cd Itmodem-8.26a9 

# .Ibuild module 


Hasil instalasi 

Jika tidak ada error, proses kedua cara 

instalasi di atas adalah menjalankan 

beberapa langkah berikut secara otomatis: 

1. Scanmodem, yaitu membaca jenis 
modem yang terpasang. Contoh ini 
menunjukkan kode vendor modem 
adalah 0x11c1, dan kode device adalah 
0x450. Kode-kode ini dibutuhkan untuk 
load module secara manual atau 
diletakkan dalam file /etc/modules.conf. 
A supported Lucent/Agere DSP chipset 
modem is identified: PCI ID - 1161:0450 
VENDOR 0x11c1 DEVICE 0x0450 


2. Mengedit file /etc/modules.conf, 
sehingga akan ada tambahan beberapa 
baris berikut ini: 

# It drivers: autoloading and insertion 
parameter usage 

alias char-major-62 It serial 

alias /dev/tts/LTO It serial 

alias /dev/modem It serial 

# The next two lines are syntax 
examples, only Rarely Needed, to 
automate parameter usage during 

It drivers insertion. See documentation 
for details. 

# options It modem vendor id-0x11c1 
device id -0x0450 

# options It modem 

Forced - 3,0x130,0x2f8,0 

# section for It drivers ends 


www.infolinux.web.id 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Bs) S|ejajoo| mJfu 2) #ope.. |ilutas...|inde..|OCo... | KPPP |5. KPp...ivirus... 


& Hasil Ouery Modem Kppp 


3. 


Jika Anda menjalankan devfs, program 
akan membuat file /etc/devfs/conf.d/ 
Itmodem yang berisi baris-baris berikut 
ini. 

# Idev/ttySLTO and /dev/imodem 
symbolic links to /dev/tts/LTO 
REGISTER “tts/LTO$ CFUNCTION 
GLOBAL symlink $devname modem 
UNREGISTER “tts/LTO$ CFUNCTION 
GLOBAL unlink modem 


. Menjalankan depmod untuk membuat 


kernel secara otomatis mengenali 
module, dalam hal ini driver modem 
yang disebut oleh file /etc/modules.conf. 
# depmod -a 


. Membuat link /dev/ttySLTO ke /dev/ 


modem. 
# In -sf /dev/ttySLTO /dev/modem 


Catatan: /dev/modem adalah file soft-link 
(shortcut) ke devais modem yang sesuai, 
misalnya /dev/ttySLTO untuk modem 
internal Lucent, dan /dev/ttySO untuk 
modem eksternal port serial pertama 
(COM1). 


Untuk menguji hasil instalasi, gunakan 


kppp. Klik Setup, lalu klik Device dan 
pastikan Anda memilih /dev/modem. Klik 
Modem, lalu Ouery Modem (lihat gambar). 


Informasi selengkapnya tentang modem 


internal dapat Anda baca pada alamat- 
alamat berikut: 


http://www.linmodems.org 
http://start.at/modem/ 
http://linmodems.technion.ac.il/ 
http://www.heby.de/Itmodem 
http:/hvwww.sfu.ca/ - cth/ltmodem/.A 


Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


InroLINUX DESEMBER 2003 7 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi Game Gitron 


aket Gitron yang tersedia di CD 
pb berbentuk binary. Untuk meng- 

instalasinya, Anda cukup mengu- 
bahnya menjadi executable (file dapat 
dieksekusi atau di-run). File ini mirip dengan 
file EXE yang dibuat oleh Winzip di 
Microsoft Windows. 

Sebelum memulai instalasi, ada baiknya 
Anda, terutama yang masih pemula di 
dunia Linux/Unix, memahami perbedaan file 
executable Windows dengan Linux. Di 
Windows, file biasanya berekstensi EXE 
atau COM, sedangkan di Linux tidak ada 
keharusan, ekstensinya bebas, boleh ada 
boleh tidak. Dalam contoh ini, program 
yang akan dijalankan di shell atau prompt 
Linux diberi ekstensi sh. Yang terpenting, 
file yang bisa dieksekusi di Linux harus 
memiliki atribut (mode) x, misalnya dengan 
perintah “chmod -#x namarfile”. 

Perbedaaan lainnya, di Windows tidak 
perlu menyebutkan PATH atau direktori 
tempat file itu berada. Di Linux, Anda harus 
menulis PATH, misalnya /tmp/ atau ./ (kecuali 
file sudah berada dalam direktori yang sudah 
masuk daftar PATH, misalnya /usr/bin). 

Berikut ini cara menginstalasi game 
Gitron, berupa sebuah file yang dapat 


dieksekusi untuk mengekstrak dirinya 

sendiri (gltron-0.62-linux.sh). 

1. Masukkan dan mount CD InfoLINUX, 
lalu masuk ke direktori games/gltron. 
$ cd /mnt/cdrom/games/gitron 


2. Copy file gltron-0.62-linux.sh ke 
direktori /tmp. 
$ cp gltron-0.62-linux.sh /tmp 


3. Keluar dari cdrom dan pindah ke 
direktori kerja. 
$ cd 


4. Ubah menjadi file executable. 
$ chmod #x /tmp/gltron-0.62-linux.sh 


5. Berubah diri Anda menjadi root. 
$ su 
# 


6. Pindah ke /tmp dan jalankan program 
instalasi, sehingga muncul window 
instalasi Gltron. 

# cd /tmp 
# .Igltron-0.62-linux.sh 


7. Klik Begin Install, lalu Cancel jika Gltron 


SsAmE 


— SPABSED 


minta dijalankan sebagai root. Keluar 
dari root, kembali sebagai user biasa. 
# exit 

$ 


8. Jalankan Gitron dari konsole atau 
terminal di X Window. 
$ gitron & 


Game ini membutuhkan video card 3D, 
serta software library untuk 3D dan 
multimedia. Biasanya distro Linux besar 
seperti Red Hat dan Mandrake telah 
menyertakannya. Tapi, jika Anda menemui 
masalah, misalnya belum ada OpenGL dan 
SDL, Anda dapat menginstalasinya lebih 
dahulu dari CD distro. Anda juga dapat 
menginstalasi MesaLib dan SDL yang ada 
di direktori games/gltron dalam CD edisi ini. 
Informasi selengkapnya tentang Gitron bisa 
Anda dapatkan melalui www.gitron.org.d 


Instalasi Game Pingus 


agak berbeda dengan umumnya program 
di Linux. Program ini cukup diekstrak, 
lalu dijalankan langsung dari direktori 
pertama hasil ekstrak. Paket yang tersedia 
di CD adalah program binary yang 
terkompresi dalam format tar.bz2. Berikut 
ini langkah ekstraksi dan cara 
menjalankannya. 
1. Masukkan dan mount CD InfoLINUX, 
lalu masuk ke direktori games/pingus. 
$ cd /mnt/cdrom/games/pingus 


| nstalasi dan cara menjalankan game ini 


2. Copy file lincity-1.11.-5.1386.rpm ke 
direktori tempat Anda bekerja, misalnya 
/homerrus. 


8 InroLINUX DESEMBER 2003 


$ cp pingus-0.6.0O-binary-linux- 
i386.tar.bz2 /home/rus 


3. Keluar dari cdrom dan pindah ke 
direktori home. 
$ cd 


4. Ekstrak dengan perintah tar dan opsi j 
untuk bz2. 
$ tar xjvf pingus-0.6.0-binary-linux- 
i386.tar.bz2 


5. Pindah ke direktori hasil ekstrak. 
$ cd pingus-0.6.O-binary-linux-i386 


6. Jalankan pingus dengan mengeksekusi 


www.infolinux.web.id 


Pingus version 0.5.0rel Cunafficlal 


Capyright CC) 2003 Ingo ubake cgrumbalogandar 
comes with ABSOLUTELY 00 WARRANTY. Tilas free seftware, and yen are welcome 
to redistribata If under certalw 1 sae tba HI tor datalls, 


dari direktori games. 
$ games/pingus & 


Jika ingin semua user di komputer Anda 
dapat menjalankan pingus, Anda harus 
sebagai root mengekstrak atau memindah- 
kan ke direktori yang dapat diakses semua 
user, misalnya /usr/local. Informasi 
selengkapnya tentang Pingus bisa Anda 
dapatkan melalui http://oingus.seul.org/.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Kompilasi dan Instalasi Scribus 


cribus adalah program desktop 
publishing (DTP) seperti Adobe 
PageMaker, OuarkXPress, atau 
Adobe InDesign. Yang membedakannya, 
Scribus free sedangkan yang lain non-free 
atau proprietary. Kemampuan Scribus 
hingga versi 1.0.1 ini masih kalah 
dibandingkan dengan ketiga program 
tersebut. Namun, program DTP ini pantas 
Anda coba karena Scribus diprediksi akan 
cepat berkembang, sehingga suatu saat 
dapat menandingi PageMaker dan lain-lain. 
Kami menyertakan paket Scribus verisi 
1.0.1 dalam bentuk source tarball. Kompilasi 
dan instalasinya mudah, karena tidak mem- 
butuhkan program tambahan yang aneh. 
Sebelum mengikuti langkah berikut ini, pasti- 
kan Linux Anda sudah siap untuk kompilasi. 
Jika menggunakan distro besar seperti Red 
Hat dan Mandrake, program-program untuk 
kompilasi dikumpulkan dalam bagian develop- 
ment dari menu program instalasi (redhat- 
config-packages atau rpmdrake). 
1. Copy file scribus-1.0.1.tar.gz dari CD ke 
/tmp. 
$ cp /mnt/cdrom/scribus/scribus- 
1.0.1.tar.gz /tmp 


2. Pindah kerja ke direktori /tmp. 
$ cd /tmp 


3. Ekstrak dengan perintah tar. 
$ tar xzvf scribus-1.0.1.tar.gz 


4. Pindah ke direktori /tmp/scribus-1.0.1. 
$ cd scribus-1.0.1 


5. Jalankan konfigurasi. 
$ .Iconfigure 


6. Jalankan make. 
$ make 


7. Berubah menjadi root. 
$ su 


8. Instalasi oleh root. 
# make install 


9. Keluar dari root. 
# exit 


10.Jalankan scribus dari konsole atau 
terminal di X Window. 
$ scribus & 


Cepat atau lambatnya proses kompilasi 
(perintah make) tergantung spesifikasi 
hardware komputer. Kami melakukan 
kompilasi dengan processor Intel Penitum 
Il, 600 MHz, RAM 128 MB, memakan 


Tampilan Alat bantu Window Bantu: jan 


Se sono UMnor. 4 


Desktop Publishing for Linux 


jiosesiisnaaoos 


Seribus Version 1.0.1 
Buld-1D: 06. August 2003 F-"."- 


Ir | kkros: frros| 
Ea 
& Scribus di desktop Mandrake 


Pa — —ia 
jo fasa 


waktu sekitar 30 menit. 

Hasil kompilasi dan instalasi ini 
diletakkan dalam direktori /usr/local/bin. 
Jika Anda ingin menambahkan Scribus 
dalam menu KDE, klik mouse kanan pada 
icon Start (K atau topi merah), lalu pilih 
Menu Editor. Buat New sub menu, dan 
tuliskan pada baris Command: /usr/local/ 
bin/scribus. Selain menggunakan menu, 
Anda juga dapat menambahkan icon pada 
desktop, dengan klik mouse kanan pada 
desktop, lalu Create Launcher (GNOME) 
atau Create New|Link to Application 
(KDE). 

Untuk mendapatkan versi terbaru dan 
informasi lebih lengkap tentang Scribus, 
cek ke http.//web2.altmuehlnet.de/fschmid/ 
atau http://www.scribus.org.uk/A 


Instalasi Game LinCity 


ame ini tidak mengharuskan video 
card yang medukung 3D. Instalasi- 
nya juga sangat mudah pada 
distro yang mendukung paket RPM seperti 
Red Hat dan Mandrake. Kami juga 
menyertakan paket source tarball untuk 
Anda yang ingin melakukan kompilasi. 
Sayangnya, paket source ini belum berhasil 
kami uji. Jika Anda berhasil menginstalasi 
melalui source, mohon ceritanya dibagi 
kepada kami. Berikut ini petunjut instalasi 
paket RPM. 
1. Masukkan dan mount CD InfoLINUX, 
lalu masuk ke direktori games!/lincity. 
$ cd /mnt/cdrom/games!lincity 


2. Copy file lincity-1.11.-5.1386.rpm ke 
direktori /tmp. 
$ cp lincity-1.11.-5.1386.rpm /tmp 


3. Keluar dari cdrom dan pindah ke 
direktori /tmp. 
$ cd /tmp 


4. Berubah diri Anda menjadi root. 
$ su 


5. Instalasi dengan perintah rpm. 
# rpm -ivh lincity-1.11.-5.1386.rpm 


6. Keluar dari root, kembali ke user biasa. 


www.infolinux.web.id 


7. Jalankan xlincity dari konsole atau 
terminal di X Window. 
$ xlincity & 


Informasi selengkapnya dapat dilihat 
pada sf.net/projects/lincity.D 


InroLINUX DESEMBER 2003 9 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


UU HaKI dan pendapat 
Bapak Michael 

Saya ingin sedikit mengomentari opini 
Pak Michael yang terdapat dalam majalah 
InfoLINUX. Dari kaca mata saya pribadi, 
sebetulnya sudah sepantasnya hal 
tersebut diberlakukan. Bahkan itu 
merupakan hak mereka. Secara pokok, 
saat ini hanya Microsoft saja yang 
disorot secara penuh, padahal hal itu 
tentunya tidaklah benar. 

Banyak third-party software lainnya 
yang juga semestinya disorot. 
Penggunaan barang ilegal/bajakan sudah 
berlangsung sedemikian lama di Indone- 
sia. Jikalau mereka menuntut hak 
mereka itu sudah sangat pantas. 
Kemudian timbul pembelaan sepihak 
yang tidak benar, bahwa mereka tidak 
mampu membayar ratusan atau ribuan 
dolar untuk membeli lisensi, bagi saya itu 
adalah omong kosong. 

Berapa duit yang telah Anda hasilkan 
dengan memakai barang bajakan, khusus 
untuk perusahaan-perusahaan yang ada 
(bukan personal user)? Jangan berdalih 
mahal atau tidak. Itu hak mereka dan 
Anda menyadarinya, tetapi Anda tidak 
menghargainya! 

Efek lain, komunitas open source 
yang digembar-gemborkan sebagai open- 
mind, menjadi sedikit tertutup. 
Alasannya simple: duit. Dengan 
menjamurnya pemakaian Linux di 
berbagai tempat, mereka-mereka yang 
merasa ahli Linux dan merasa 
dibutuhkan, jual mahal. 

Jadi, alangkah baiknya kita menyikapi 
semuanya dengan bijak. Tidak saling 
membenarkan dan tidak saling 
menyalahkan. Pada akhirnya semua itu 
hanya berujung pada, kehidupan 
manusia. Mereka butuh makan untuk 
hidup, dan mereka butuh duit untuk 
makan. Itu wajar... 

TEJO WANDHIRO-—VIA EMAIL 


Pak Tejo yth, terimakasih atas 
komentarnya. Semua yang saya tulis 


10  InroLINUX DESEMBER 2003 


merupakan kejadian yang ada di 
masyarakat, bukan opini saya pribadi. Dan 
semua yang Bapak komentari adalah benar 
dan harus kita sadari bersama. 

Hanya saja, apresiasi orang Indonesia 
terhadap pekerjaan orang sangat rendah 
sekali. Lihat saja, misalnya kita berhasil 
memperbaiki komputer dengan mudah, 
mereka akan bilang, “Iho kok, di-charge 
mahal, padahal hanya menjalankan 
program scan disk yang saya juga bisa 
melakukannya.” 

Kemudian saya tambahkan sedikit 
komentar Bapak tentang ahli Linux yang 
akhirnya jual mahal. Memang kejadiannya 
seperti yang Bapak sampaikan benar, tetapi 
tetap ada faktor biaya yang bisa ditekan, 
yaitu pembelian sistem operasinya, yang 
oleh Microsoft dibebankan dengan biaya 
yang cukup mahal. 

Semoga tambahan komentar ini bisa 
untuk koreksi kita bersama dalam 
meningkatkan pemanfaatan teknologi 
informasi di Indonesia. —Michae/ 


InfoLINUX Saku 1 
Akhirnya, /nfoLINUX dengan harga 
murah dan ukuran mini (saku) telah 
diterbitkan. Rasanya, InfoLINUX saku 
sangat pas bagi saya yang masih dalam 
bangku kuliah. Walaupun dari sisi font, 
masih terasa kurang sreg, saya sering 
dibuat pusing karenanya. Tetapi, saya 
rasa, hadirnya /nfoLINUX saku meru- 
pakan terobosan baru yang sangat 
baik. 

NUNUNG-—VIA EMAIL 


InfoLINUX Saku 2 
Senang sekali melihat /nfoLINUX edisi 
saku. saya ingin bertanya, apakah saya 
bisa memesan CD /nfoLINUX edisi 
Oktober? Saya membeli /nfoLINUX saku 
untuk bulan ini, jadi gak dapat CD-nya. 
Saya butuh modul NTFS yang ada di 
CD itu, ada link download-nya tidak ya? 
Kalau misalnya tidak bisa pesan CD saja. 
Meskipun demikian saya tetap minta link- 
nya juga. 


www.infolinux.web.id 


Sekali lagi bravo utk edisi saku-nya, 
saya pikir baru /nfoLINUX yang punya ide 
cemerlang seperti ini. Keep up the good 
work. 

JON-—VIA EMAIL 


Informasi bisa Anda dapatkan di http:// 
linux-ntfs.sourceforge.net/info/ 
redhat.htmi. 

Cari module yang sesuai dengan kernel 
yang Anda gunakan. Jika kernel Red Hat 9 
asli (belum di-update), single processor, 
download dari salah satu pilihan di sini: 
http://prdownloads.sourceforge.net/linux- 
ntfs/kernel-ntfs-2.4.20-8.1386.rpm. 
Selamat mencoba! 


Poling InfoLINUX 
Saya ingin bertanya, di InfoLINUX 
Oktober 2003 ada lembaran kuisioner 
(poling). Karena penempatannya, yang 
saya pikir kurang pas, di belakang 
kuisioner tersebut ada artikel yang 
bagus, bisakah saya kirimkan lembaran 
kopian dari kuisioner tersebut? Saya 
tunggu informasinya. 

ANTON-—VIA EMAIL 


Email sirkulasi 

Mohon informasi alamat e-mail bagian 
sirkulasi/langganan /nfoLINUX. Kami 
hendak menanyakan majalah /nfoLINUX 
periode Juli dan Oktober yang belum 
kami terima. 


JOHN SIMALANGO 
JL. SOEKARNO HATTA 789-BANDUNG 


Anda bisa menghubungi: 
Sirkulasi@infolinux.co.id. 

Mengenai edisi yang”terlewat, Juli 2003, 
kami segera kirim ulang pada senin, 20 
Oktober 2003 melalui kilat khusus. Dan 
edisi Oktober kami telah kirim tanggal 24 
September 2003 melalui pos. Alamat surat 
sirkulasi di: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 
13930. Tel. (021) 4682-6816, 461-6779. 
Faks. (021) 4682-6817. — Sirkulasi 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Rilis Mandrake 
Linux 9.2 

Dengan julukan FiveStar, 
Mandrake Linux 9.2 hadir. 
Rilis terbarunya Mandrake ini 
menggunakan kernel 2.4.22 
dan secara opsional juga 
disertakan kernel 2.6.0pre. 
Untuk menunjang tampilan 
grafisnya, Mandrake 
menyertakan Xfree86 versi 
4.3. GCC 3.3.1, KDE 3.1.3, 
GNOME 2.4.0, OpenOffice 1.1, 
dan lainnya bisa Anda 
temukan di rilis terbaru 
Mandrake. 

Fitur-fitur Mandrake yang 
biasa Anda nikmati di versi- 
versi sebelumnya di theme 
desktop, kini mengalami 
revisi brand. Interface baru 
Mandrake kini disebut 
MandrakeGalaxy yang 
menjadi jembatan antara 
GNONME 2.4 dengan KDE 
33.1 

Apabila di Red Hat 9 Anda 
mesti melakukan kompilasi 
ulang kernel untuk dapat 
membaca sistem file NTFS, di 
Mandrake Linux 9.2 Anda 
bisa melakukan lebih dari itu. 
Teknologi baru yang bisa 
Anda temukan di Mandrake 
Linux 9.2 adalah Anda bisa 
memperbesar dan 
memperkecil partisi NTFS. 
Teknologi lainnya, yaitu 
manajemen power ACPI, 
dukungan jaringan 
“Zeroconf”, dan dukungan 
buat teknologi Wi-Fi. 

Untuk aplikasi desktop, 
Mandrake menyertakan 
tidak tanggung-tanggung, 6 
aplikasi desktop. Aplikasi itu 
diantaranya KDE 3.1.3, 
GNOME 2.4.0, IceWM 1.2.13, 
WindowMaker 0.80.2, dan 
Blackbox 0.65.0. Untuk 
browser, Anda akan 
mendapatkan versi terbaru 
dari browser yang mesinnya 
banyak digunakan oleh 
kompetitornya. Mozilla versi 
1.4, begitu browser populer 
yang disertakan dalam 
Mandrake Linux 9.2. 


12 InroLINUX DESEMBER 2003 


Layanan Virtual Server IBM 


BM mengumumkan perluasan layanannya, 

sehingga perusahaan-perusahaan dapat 
mengakses kapasitas komputasi secara on 
demand. Dengan menggunakan layanan Virtual 
Server IBM, para pelanggan dapat terhubung ke 
kapasitas server virtual yang ada dalam sistem 
IBM eServer, xSeries9, pSeries", dan iSeries'". 

IBM adalah vendor pertama yang 
menawarkan berbagai pilihan kapasitas jaringan 
dan pemrosesan server berbasis Intel, UNIX atau 
Linux yang disediakan secara on demand. 
Karena dapat mengakses solusi-solusi server 
virtual pada platform IBM eServer", perusahaan- 
perusahaan memiliki potensi untuk menghemat 


Solusi End-to-End 


UALCOMM Incorporated, perintis dan 

pemimpin dunia dalam teknologi nirkabel 
digital CDMA, mengumumkan solusi chipset 
dan sistem software, yaitu Cell Site Modem" 
CSM6800" dan Mobile Station Modem" 
MSM6800" untuk standar teknologi nirkabel 
CDMA 20009 1xEV-DO Revision A. Chipset 
seri 6800 yang sangat terintegrasi ini akan 
memberikan sebuah solusi dengan biaya yang 
dapat bersaing untuk infrastruktur dan 
perangkat berbasis multimedia. 

CDMA2000 1xEV-DO Revision A 

mendukung pengiriman data yang lebih cepat 
serta kapasitas sistem yang lebih tinggi, 


Alcatel Berada di Jajaran 


Leader Ouadrant 


Icatel (Paris: CGEP.PA dan NYSE: ALA) 

umumkan bahwa firma peneliti pasar, 
Gartner, telah menempatkan solusi Alcatel 
untuk contact center , pada "leader guadrant' di 
pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA). 

Infrastruktur dari Contact Center Magic 

Ouadrant untuk EMEA 2003, telah 
mengevaluasi 19 vendor contact center melalui 
serangkaian kriteria, termasuk dukungan 
terhadap pengelolaan solusi layanan dan aplikasi 
bisnis seperti, seperti Customer Relationship 
Management (CRM). Gartner juga mengevaluasi 


www.infolinux.web.id 


(mudi 
| 

“il 

MTI 

@ 


15-3096 biaya dari pada jika menyebarkan 
solusi-solusi secara in-house. 

“Perusahaan-perusahaan on demand 
membutuhkan lingkungan yang stabil dan 
fleksibel untuk menyebarkan aplikasi dan 
layanan penting,” papar Jim Corgel, General 
Manager, IBM e-business Hosting Services. 
“Kami memenuhi kebutuhan ini dengan 
menyediakan sebuah layanan virtual yang 
lengkap dan skalabel pada berbagai platform 
teknologi agar para pelanggan dapat mengurangi 
biaya dan bersaing secara lebih baik.”. Itu pula 
yang menegaskan menegaskan komitmen IBM 
dengan on demand-nya.AHe 


OUALCOMM 


sehingga memungkinkan para operator untuk 
memberikan layanan nirkabel multimedia dan 
layanan data lainnya yang lebih beragam kepada 
para konsumen dan perusahaan. 

“OUALCOMM secara agresif mendukung 
peluncuran solusi CDMA2000 1xEV-Do untuk 
membuka pasar yang lebih luas lagi bagi layanan 
data nirkabel,” kata Sanjay K. Jha, Presiden 
OUALCOMM CDMA Technologies. “Dengan 
solusi 6800, operator dan para pembuat telepon 
genggam akan dapat memberikan beragam 
peralatan dan layanan multimedia dengan biaya 
yang menarik bagi para konsumen dan 
perusahaan.” AHe 


v 
ALCATEL 


solusi berdasarkan kemampuan para vendor 
dalam memberikan strategi yang jelas terhadap 
peningkatan jaringan, dari tradisional ke 
infrastruktur Internet Protocol (IP). 

Jean-Luc Fournioux, COO dari aktivitas 
jaringan enterprise Alcatel, mengatakan industri 
contact center terikat dalam kompetisi yang 
ketat, didorong atas perkembangan integrasi 
dengan aplikasi bisnis dan jaringan yang 
dimungkinkan oleh komunikasi IP. Hal ini 
merupakan alasan mengapa kami sangat bangga 
terdaftar dalam leader guadrant.AHe 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Cisco Showcase 2003 


ertempat di Hotel Shangri-La Jakarta, Cisco 

Systems menggelar solusi-solusi Cisco 
terkini. Solusi yang ditawarkan Cisco Systems 
diantaranya /P Communications, solusi untuk 
service provider, solusi networking, dan 
Advanced Technology. Cisco Showcase tahun 
ini merupakan penyelenggaraan yang kedua 
yang mengusung tema “How To Transform The 
Business Now". 

Hadir sebagai keynote speaker Vice 
President Asia Operations Cisco Systems, 
Owen Chan. Hadir juga Irfan Setiaputra, 
Managing Director Cisco Systems Indonesia. 
Cisco Showcase 2003 juga dihadiri partner- 


partner Cisco Systems di antaranya HP, Oracle, 
Intel, Astra Graphia, Multipolar, dan 
lainnya. AHe 


Produk Terbaru SuperMicro 


S alah satu produsen server yang menghuni 
peringkat ketiga dari TOP500 
Supercomputer, SuperMicro, mengumumkan 
produk terbarunya di Mandarin Oriental Hotal, 
Jakarta. Produk yang diperkenalkan kali ini 
berbasis Itanium 2. Anda diberi pilihan ukuran 
server, mulai dari 1U, 2U, 4U, dan 6U. 
Pilihan-pilihan yang diberikan SuperMicro 
tersebut tentu memudahkan Anda dalam 
mengatur semua peralatan (komputer) di 
kantor Anda. Tidak terkecuali cost yang Anda 
keluarkan. 

Hadir sebagai pembicara tunggal Account 
Manager SuperMicro Asia Pasific, Kenny 


IBM Tivoli Identity Manager 


ertempat di kantor IBM, di bilangan 

Sudirman, IBM mengumumkan software 
Tivoli baru yang mengaitkan informasi 
identitas ke dalam proses-proses bisnis inti. 
Berbagai solusi dari IBM seperti IBM Tivoli 
Access Manager, IBM Tivoli Identity Manager, 
IBM Tivoli Privacy Manager, IBM Tivoli 
Directory Integrator dan IBM Tivoli Directory 
Server, memiliki kapabilitas integrasi dan 
otomatisasi yang menciptakan lingkungan 
komputasi di antara para mitra, pemasok, 
pelanggan dan karyawan secara aman dan 
dinamis. 

Hadir sebagai pembicara, Achirul Djamal, 


Chang. Pada acara tersebut juga hadir Account 
Manager PT Mega Komputindo Lestari sebagai 
distributor SuperMicro di Indonesia. AHe 


Country Manager Software Group IBM 
Indonesia dan Julia A. Widjaja, Sales Special- 
ist Software IBM Indonesia.AHe 


www.infolinux.web.id 


Heriyadi 


. 
Kl 
- 

3 
v 

z 


. 
c 
- 

— 
v 

z 


Rilis cpufregd 1.1 rc1 
Proyek ini membuat sebuah 
daemon guna mengatur 
kecepatan CPU dan tegangan 
untuk kernel. Hebatnya, 
cpufregd sudah didesain 
dapat mendukung kernel 
Linux terbaru, yaitu kernel 
2.6. Patch untuk kernel Linux 
2.4 pun sudah tersedia. Rilis 
ini juga mendukung unit 
manajemen tenaga (PMU) 
sistem Apple NewWorld, 
monitoring CPU, dan lainnya. 


Rilis Net-SMP 
5.1.pre3 

Rilis ketiga dari Net-SMP versi 
5.1 sudah bisa Anda nikmati 
sekarang. Net-SMP 
merupakan sebuah tool dan 
pustaka untuk melakukan 
manajemen protokol jaringan 
dengan mudah. Di dalamnya, 
Anda akan mendapati 
pustaka SNMP, tools untuk 
meminta atau men-setting 
informasi dari SNMP agent, 
tools untuk menggeneralisasi 
dan lainnya. 


Rilis Ntfsprogs 1.8.0 
Beta 

Setelah beberapa menunggu, 
kini Anda bisa menggunakan 
rilis beta dari ntfsprogs 1.8.0. 
Beberapa bug telah 
diperbaiki pengembang 
ntfsprogs. Kompatibilitas 
ntfsprogs dengan gcc 
compiler terbaru juga sudah 
tidak perlu dikhawatirkan 
lagi. Tidak hanya itu, Anda 
juga bisa mendapatkan 
utilitas baru seperti ntfscat, 
ntfsclone, ntfscluster, 
ntfsinfo, dan ntfsls. 
Hebatnya proyek ini, mereka 
mampu membuat sebuah 
driver kernel Linux terbaru 
untuk sistem file NTFS (versi 
1.2 dan setelah versi 3.0), 
utilitas untuk kapasitas 
pengguna, dan pustaka untuk 
duplikasi kode dan akses dari 
NTFS ke aplikasi GPL lainnya. 
Akses ke NTFS pun semakin 
mudah. 


InoLINUX DESEMBER 2003 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


ari-hari ini, anak pertama saya Madhava, yang baru ber- 

usia 8 bulan sedang berusaha berdiri di kakinya sendiri. 

Dengan tertatih-tatih dia mencoba berdiri, kadang jatuh 
kesakitan menangis. Tapi, dia tetap berusaha berdiri. Kadang 
kalau sudah capek dia minta gendong. Tentu saja mungkin dia 
berpikir buat apa susah-susah belajar berdiri sendiri. Tapi bila 
melihat orang lain berdiri dia menjadi semangat untuk mencoba 
berdiri. Dengan bisa berdiri, dia bisa berjalan keluar, berlari, dan 
lain sebagainya, ketimbang hanya digendong ke sana-sini. 

Hal itu tidak bedanya dengan proses pengadopsian 
penggunaan open source sebagai kebijakan resmi di suatu 
negara. Ini secara tidak langsung terkait dengan itikad 
kemandirian di negara tersebut terhadap usaha memenuhi 
kebutuhan peranti lunaknya. Keputusan pemilihan penggunaan 
open source bukan sekadar memilih produk distro mana, Red 
Hat, SuSE, Mandrake, atau lainnya. Tetapi lebih dari itu, kita 
memiliki kebebasan dan kemandirian 


untuk menentukan apa yang dapat ..maukah kita mandiri atau 


memenuhi kebutuhan kita. Bila perlu 


kta pilh distro dari Indonesia untuk Jehih suka bergantung pada 
produk yang sudah matang. 


memenuhi kebutuhan sendiri. Akan 
lebih baik lagi bila perusahaan TI 
lokal berbasiskan open source yang 
besar, ketimbang Red Hat, SuSE atau perusahaan asing lainnya 
yang besar itu yang menjadi jaminan produk open source. 
Penggunaan open source secara luas, mensyaratkan negara 
tersebut mulai memikirkan kemampuannya sendiri untuk 
menutupi kebutuhan peranti lunak di negara tersebut. Jadi tidak 
sekadar berpola proyek TI yang memiliki siklus, memiliki 
kebutuhan, membeli perangkat jadi, dan menggunakannya. 
Tetapi memiliki pola siklus, mengetahui kebutuhan, 
mengembangkannya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap 
pengembangan itu sendiri. Memang lebih berat seperti halnya 
Madhava yang mulai belajar berjalan. Tapi toh harus tetap 
dimulai bila ingin mengambil manfaat dari kemandirian itu. 
Belakangan ini muncul berbagai berita dukungan dan 
ketertarikan beberapa negara untuk menerapkan open source. 
Vietnam merencanakan 2005 seluruh komputer pemerintah 
menggunakan open source. Dan semua komputer yang dirakit di 
Vietnam harus disertai sistem operasi open source. Keputusan 


14  wroLINUX DESEMBER 2003 


. Di Persimpangan Jalan 
: Masa Depan TI 


ini didorong keinginan Vietnam untuk maju di bidang peranti 
lunak tanpa bergantung perusahaan dari negara lain. Ribuan 
komputer di organisasi pemerintah dan universitas di Korea 
Selatan akan diganti dengan aplikasi dan sistem operasi open 
source. Taiwan akan menyediakan US$3,4 juta untuk 
mempromosikan penggunaan open source, untuk menaikkan 
otonomi produksi peranti lunak dan meringankan biaya produksi. 
Malaysia telah serius mempertimbangkan penggunaan open 
source di organisasinya dengan pertimbangan lisensi peranti 
lunak dan kebutuhan peranti keras dari peranti lunak lainnya, 
serta ketergantungan terhadap peranti lunak asing. Keputusan 
ini juga diikuti dengan dikucurkannya dana untuk mendorong 
perusahaan open source lokal. 

Tentu saja tidak semua negara, atau pihak yang setuju. Ada 
pihak yang merasa posisinya menjadi tidak aman, dan melaku- 
kan suatu counterattack. Baik melalui pendekatan secara halus 
maupun melalui disinformasi di 
media massa. 

Jelas bagi negara yang memiliki 
produk peranti lunak proprietary 
tidak ingin kehilangan pasar dan 
sumber pajak. Bila perlu melakukan 
pendekatan, sehingga negara 
lainnya terutama negara berkembang yang lagi membutuhkan TI 
tetap bergantung terhadap produknya. Tapi bagi negara yang 
sadar bahwa penggunaan peranti lunak proprietary menimbul- 
kan ketergantungan dan pengeluaran terus menerus, mereka 
akan mencoba mandiri dan lepas dari ketergantungan tersebut. 

Bagaimana di Indonesia, maukah kita mandiri atau lebih suka 
bergantung kepada produk yang sudah matang sehingga bisa 
melemparkan pada pihak lain dan tak perlu repot-repot 
bertanggung jawab? Seringkali kita sebagai negara berkembang 
tidak sadar bahwa ketergantungan kita begitu besar terhadap 
negara lain, dan secara tidak sadar kita tidak mau sulit-sulit 
belajar. Mungkin masih ingat dengan kasus pinjaman luar negeri 
dan ketergantungan terhadap negara donor? Begitu mudahnya 
kita lupa akan ketergantungan karena embel-embel discount 
murah di muka, ataupun bantuan. Sekarang kita berada di 
persimpangan jalan perubahan cara pandang proyek TI di negara 
tercinta kita, Indonesia.A 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ijasah, Sertifikat, dan 


Kemampuan TI 


ata orang, bidang teknologi informasi bisa dikuasai oleh 

orang dengan latar belakang pendidikan formal apa 

saja. Memang kalau kita lihat banyak jagoan yang 
memiliki latar belakang aneh-aneh, yang tidak ada 
hubungannya dengan bidang teknologi informasi. Bagaimana 
kita tahu bahwa orang yang bersangkutan memang memiliki 
kemampuan dalam bidang teknologi informasi? Apakah ini bisa 
kita ukur dengan melihat ijasah atau sertifikat yang dimilikinya? 
Ataukah langsung dengan mengukur kemampuannya? 

Perusahaan sering mengalami kesulitan dalam melakukan 
penerimaan pegawai baru yang terkait dengan bidang teknologi 
informasi ini. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan 
adalah dengan menggunakan ijasah sebagai prasyarat 
pendaftaran. Ini pun masih bermasalah sebab jurusan apa di 
perguruan tinggi yang dapat dianggap berhubungan dengan 
teknologi informasi? Di kampus 
saya saja, Institut Teknologi 
Bandung (ITB), tidak ada jurusan 
yang namanya Teknologi 
Informasi. Yang ada adalah 
jurusan Teknik Informatika dan 
Teknik Elektro. Lantas apa lulusan 
jurusan lain tidak masuk kualifikasi di bidang teknologi 
informasi? Padahal kalau kita selidiki, ilmu komputer ini 
memiliki dasar di Matematika dan Fisika. Jadi seharusnya 
jurusan lain pun layak untuk ikut melamar. Tapi kalau dibuka 
satu, maka yang lainnya pun seharusnya boleh. Artinya asal 
lulus S1 bisa melamar? Lalu bagaimana yang tidak memiliki 
ijasah S1? 

Lulusan dari perguruan tinggi dari jurusan yang terkait atau 
berhubungan dengan teknologi informasi pun ternyata belum 
tentu siap pakai di industri. Atau yang lebih mengerikan lagi 
adalah adanya lulusan dari jurusan yang terkait dengan 
teknologi informasi yang tidak memiliki dasar untuk bekerja di 
bidang itu. Saya pernah melihat lulusan informatika dari sebuah 
perguruan tinggi yang tidak memiliki bakat dan kemampuan 
memprogram. Padahal dia sedang melamar ke perusahaan 
yang membutuhkan kemampuan tersebut. 

Berdasarkan pengalaman seperti ini, akhirnya lingkungan 
bisnis atau industri memilih untuk menggunakan sertifikasi 


www.infolinux.web.id 


Sertifikat dari vendor ini 
mulai dihargai lebih tinggi 
dari ijazah perguruan tinggi. 


Budi Rahardjo 


profesional sebagai alat ukur untuk menerima pegawainya. 
Mulailah muncul standar sertifikasi yang umumnya dimotori oleh 
vendor, seperti Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, dan masih 
banyak lainnya. Sertifikat dari vendor ini mulai dihargai lebih 
tinggi dari ijasah perguruan tinggi. Siapa pun diperbolehkan 
mengambil sertifikasi ini dengan mengikuti ujian. 

Ada masalah baru dengan sertifikasi profesional ini. Yang 
pertama adalah biaya ujian sertifikasi ini tergolong mahal, 
sehingga tidak banyak orang yang mencoba mengambilnya. 
Peranti (lunak maupun keras) yang dibutuhkan untuk bidang ini 
juga seringkali mahal. Sebagai contoh, agak sulit dan tidak 
lazim bagi seseorang untuk memiliki sebuah router Cisco di 
rumahnya. Akhirnya ada software yang dapat menyimulasikan 
(emulasi) perangkat Cisco tersebut. Namun, ini menimbulkan 
masalah baru, yaitu bisa saja seorang lulus ujian Cisco akan 
tetapi belum pernah menyentuh 
perangkat Cisco! 

Saya menganalogikan (meski ada 
yang tidak sepakat dengan analogi 
ini) dengan seorang yang lulus ujian 
(teori) berenang tanpa pernah 
menyentuh air. Analogi lain adalah 
orang yang mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) A 
(mobil) tapi tidak pernah mengendarai mobil. Maukah anda 
membawa keluarga anda berpergian jarak jauh naik mobil 
dengan pengemudi seperti itu—memiliki SIM tapi belum 
pernah mengendarai mobil? Masalah sertifikasi berikutnya 
adalah mulai munculnya 'joki' ujian. Tapi ini soal lain. Intinya, 
penggunaan sertifikat sebagai metoda seleksi pun memiliki 
masalah. 

Sumber utama masalah kita adalah bagaimana kita 
mengukur kemampuan seseorang. Kemampuan yang 
dimaksud di sini adalah kemampuan dalam teori dan praktik. 
Kemampuan teori dapat dilakukan dengan memberikan ujian 
tertulis. Skill atau kemampuan praktik ini lebih sukar diukur. 
Apakah untuk mendaftar penjadi pegawai sebuah perusahaan 
harus melalui praktek dengan perangkat sungguhan? Ini terlalu 
menyulitkan. Oh ya, saya sendiri tidak memiliki sertifikat. 
Kalau saya melamar di perusahaan Anda, mungkin saya 
ditolak. 


InroLINUX DESEMBER 2003 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


etelah pontang-panting dilanda ketidakpastian, akhirnya 

UU HakKI Indonesia di bidang peranti lunak komputer 

kembali lagi ke bentuk semula, walaupun terdapat 
beberapa kemajuan, di antaranya toko yang menjual peranti lunak 
komputer enggan menjual kumpulan lagu MP3, dan bentuk 
tokonya yang semakin eksklusif karena dilengkapi dengan akses 
Internet gratis dan komputer mewah (dengan LCD monitor) yang 
dipakai untuk mencoba program-program yang akan dibeli. 

Suasana back to basic kembali bisa dilihat di Mangga Dua Mal 
yang merupakan salah satu pusat penjualan komputer di Jakarta 
Utara, dengan lebih dari sepuluh toko yang menjual berbagai 
peranti lunak, seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, dan 
lainnya. Seperti yang terjadi sebelumnya, kelihatannya toko-toko 
tersebut hanya berbentuk franchise, karena sebagian besar 
peranti lunaknya hampir sama dari satu toko ke toko lainnya, dan 
harganya juga naik dari harga sebelum diberlakukannya UU Hakl, 
yaitu menjadi Rp20.000,- per keping 
CD-ROM. 

Setelah 'puasa' dua bulan dari 
hingar bingar penjualan peranti 
lunak bajakan, sepertinya banyak 
pemain baru yang terjun ke bisnis 
penjualan barang tidak halal ini, 
karena memang kebutuhan akan peranti lunak dalam rangka 
meningkatkan penggunaan komputer masih terlalu besar 
dirasakan. Selain peranti lunak komputer, film-film DVD kembali 
marak digelar di lorong-lorong mal, walaupun sikap jaga-jaga 
terlihat di antara mereka, dalam bentuk kantong plastik yang 
siap ditarik dan dibawa lari jika aparat datang untuk 
menggerebeknya. 

Rupanya ada satu jaringan yang khusus menjual MP3, karena 
memang urusannya berbeda dengan film atau peranti lunak 
komputer. Di beberapa mal memang terlihat toko eksklusif yang 
khusus menjual MP3, sementara toko peranti lunak komputer 
biasa, kebanyakan tidak mau pusing berdagang barang yang 
mudah dikenali tersebut. Karena menurut beberapa toko yang 
dikontak, jika menjual peranti lunak komputer, sebetulnya cukup 
membuang produk Microsoft di dalam pajangannya, karena 
Microsoft yang menjadi motor dari BSA (Business Software 
Alliance-http://www.bsa.org!/), yaitu organisasi yang menguber- 


16 InroLINUX DESEMBER 2003 


kelihatannya penerapan pe- 
makaian Linux masih membu- 
tuhkan waktu untuk adaptasi. 


Tiga Bulan Setelah 
UU HaKil 


nguber pembajak peranti lunak. BSA merupakan organisasi 
gabungan pembuat peranti lunak di Amerika, terdiri atas Adobe, 
Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, CNC Software/ 
Mastercam, Internet Security Systems, Macromedia, Microsoft, 
Network Associates, dan Symantec. Sayangnya, situs BSA yang 
khusus untuk Indonesia sepertinya tidak terawat, karena banyak 
link yang tidak jalan dan error. 

Kita betul-betul membuang waktu percuma, menyiapkan 
segala aturan dan undang-undang yang tidak bisa diterapkan 
dengan sebaik-baiknya, karena di lapangan berlaku UUD, ujung- 
ujungnya duit, yaitu kejadian dimana yang punya kekuasaan 
dapat melindungi yang bersalah. Penjualan peranti lunak bajakan 
semakin marak, malah para pengusaha berusaha memoles 
tokonya dengan lebih menarik, lebih rapi dan terkesan high-tech 
dengan iming-iming komputer untuk coba dan bahkan bisa 
mengakses Internet. 

Tidak ada pihak yang tidak 
bersalah. Yang jelas, membajak 
hak milik orang merupakan 
perbuatan yang tercela, di samping 
merugikan si pembuat peranti 
lunak tersebut. Di sisi lain, kita 
sebagai bangsa yang 'miskin' juga 
harus bisa bersaing dan menambah ilmu, dan kesempatan ini 
hanya bisa kita jalankan jika kita bisa menggunakan peranti lunak 
komputer yang harganya terjangkau. Pilihan penggunaan sistem 
operasi dan program di Linux yang bisa dipakai secara cuma-cuma 
memang menarik, tetapi setelah mengalami masa-masa sulit 
seperti beberapa bulan yang lalu, kelihatannya penerapan 
pemakaian Linux masih membutuhkan waktu untuk adaptasi. 

Ketakutan masyarakat pengguna komputer sebetulnya bukan 
dari Undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, tetapi 
lebih ke pihak-pihak lain yang memanfaatkan keadaan ini untuk 
keuntungannya sendiri. Karena kita lebih takut kepada hukum 
jalanan ketimbang hukum pengadilan yang dalam beberapa kasus 
sepertinya bisa dibeli. 

Dari semua keadaan ini, memang terbukti penjualan peranti 
lunak komputer tidak boleh semahal sekarang, karena orang akan 
lebih baik untuk membajak, dengan selisih harga yang cukup 
membuat mata melotot! 


www.infolinux.web.id 


Low Total Cost of Ownersh 


(TCO) Linux 


erhitungan biaya total kepemilikan 

atau Total Cost of Ownership 

(TCO) tidak bisa dilihat hanya dari 
satu atau beberapa sisi. Ada sisi teknis dan 
non teknis. Sisi teknis misalnya biaya 
pengadaan software, hardware, training, 
dan maintenance. Sedangkan sisi nonteknis 
dibagi lagi antara lain biaya yang bersifat 
nyata atau tangible dan tidak nyata atau 
intangible. Biaya intangible non teknis 
antara lain waktu dan biaya yang hilang 
karena ketidakstabilan sistem dan virus. 
Biaya intangible antara lain ketergantungan 
terhadap vendor tertentu software saja, 
atau berkurangnya kesempatan untuk 
memilih vendor software. 

Berdasarkan analisis www. 
linuxvalue.com, perhitungan Total Cost of 
Ownership dalam rangka migrasi dari 
sistem operasi yang satu ke sistem operasi 
yang lain meliputi hal-hal berikut: 
Downtime 
Software 
Hardware 
Storage 
Services 
Facilities 
Personnel 


Jika menggunakan kriteria seperti yang 
diguanakan Linuxvalue di atas untuk 
memilih sistem operasi, bukan dalam 
proses migrasi, kita akan menemukan hasil 
yang signifikan, bahwa TCO Linux secara 
keseluruhan lebih rendah dari sistem 
operasi yang lain. 

Sebagai contoh dari sisi downtime, 
dengan tingkat kestabilan yang tinggi, Linux 
memiliki downtime yang rendah. Jika Anda 
membandingkan Linux dengan sistem 
operasi yang memiliki downtime tinggi, biaya 
downtime Linux jelas akan lebih rendah. 

Di sisi lain, bila Anda membandingkan 
Linux dengan sistem operasi yang memiliki 
downtime lebih rendah, Anda akan 
menemukan bahwa untuk kriteria yang lain, 


misalnya software, sistem operasi Linux 
akan memiliki biaya software yang jauh 
lebih lebih rendah. 

Demikian pula jika Anda tinjau dari sisi- 
sisi yang lain. Misalnya dari sisi software, 
biaya pengadaan sistem operasi Linux 
sangat rendah dibanding sistem operasi 
yang lain. Biaya sistem operasi Linux 
hampir bisa dikatakan bernilai nol. Biaya 
software selain sistem operasi, 

Dari sisi hardware dan storage, 
fleksibilitas Linux yang tinggi terhadap 
hardware dan storage, membuat biaya 
hardware Linux lebih rendah atau paling 
tidak sebanding dengan sistem operasi 
yang lain. Linux yang diposisikan sebagai 
server, kebutuhan akan storage relatif lebih 
rendah dari salah satu sistem operasi. 

Biaya-biaya lain, seperti services 
(misalnya jasa implementasi), facilities 
(misalnya AC dan listrik), serta personnel 
(misalnya gaji tenaga system administra- 
tors), secara umum tidak berbeda jauh 
antara Linux dengan sistem operasi yang 
lain. 

Jadi, bila dihitung secara menyeluruh, 
akan terlihat nyata bahwa biaya Linux lebih 
rendah, karena memiliki nilai lebih baik 
dalam hal downtime, software, hardware 
dan storage. 

Sebuah studi lain yang dilakukan oleh 
Cybersource (www.cyber.com.au) 
menunjukkan bahwa TCO sistem informasi 
berbasis Linux lebih rendah hingga 3496 
dibandingkan bila menggunakan basis salah 
satu sistem operasi populer. Dalam studi 
tersebut, diasumsikan terdapat 250 
komputer dalam suatu perusahaan selama 
periode tiga tahun, dengan dua skenario. 
Skenario pertama, bila tidak ada pembelian 
hardware baru, penghematan menggu- 
nakan Linux adalah 34,260. Skenario 
kedua, bila terjadi pembelian hardware 
baru, penghematan Linux sebesar 24,6996. 

Modem perhitungan biaya yang dibuat 
Cybersource tersebut memasukkan 


Ha 


berbagai biaya, seperti biaya pengadaan 
hardware dan software untuk workstation, 
server, jaringan, karyawan, konsultan, akses 
Internet, software aplikasi desktop, software 
khusus untuk bisnis utama, dan biaya sistem 
yang lain. Server terdiri atas mail, print, web 
dan e-commerce, database SOL, untuk 
Internet dan Intranet. Harga-harga yang 
digunakan dan metodologi riset ini dapat 
dipertanggungjawabkan secara terbuka. 

Setelah dihitung secara teliti dengan 
menggunakan tabel-tabel, dengan asumsi 
jangka waktu tiga tahun, diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut. Untuk skenario 
pertama, tanpa pembelian hardware dan 
pengadaan infrastruktur, total biaya 
berbasis sistem operasi lain adalah 
US$733.973. Sedangkan bila 
menggunakan sistem berbasis Linux 
membutuhkan total biaya US$482.580. 
Jadi, terdapat selisih biaya atau 
penghematan senilai US$251.393 
(34,260). 

Untuk skenario kedua, yaitu dengan 
pembelian hardware dan infrastruktur baru, 
total biaya dengan sistem operasi lain 
adalah US$1.042.110. Sedangkan sistem 
berbasis Linux hanya membutuhkan biaya 
US$790.717. Jadi, penghematan Linux 
adalah US$ 251.393 (24,694). Kalau 
hanya dihitung dari sisi software saja, 
sistem operasi lain memerlukan biaya 
US$282.973, sedangkan Linux mendekati 
nol karena hanya biaya download atau 
penggandaan CD-CD Linux. 

Dua contoh studi di atas semakin 
membuktikan bahwa Linux bukan sistem 
operasi mainan atau main-main. Linux yang 
murah tidak berarti bahwa Linux adalah 
produk “murahan”. Dukungan vendor- 
vendor besar seperti IBM dan beberapa 
pembuat distro enterprise seperti Red Hat 
dan SuSE menunjukkan bahwa 
ketersediaan jasa support, training, dan 
implementasi Linux di bisnis sudah nyata di 
hadapan Anda. Jadi, tunggu apa lagi? 


Solusi Kami Buat Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Saya pernah mendengar tentang 
program DrWright yang dapat 
menghentikan kerja komputer. Apakah 
program tersebut semacam virus dan 
berbahaya? Dan kalau berbahaya, 
bagaimanakah cara menghindarinya? 
Kuswara, Jakarta 


T Program DrWright 


Program DrWright bukanlah virus 

atau worm sama sekali. DrWright 

adalah program kecil di GNOME 
yang berfungsi untuk sedikit memaksa 
pengguna untuk beristirahat dengan 
menutup area kerja setelah pengguna 
bekerja selama waktu tertentu. Oleh karena 
itu, DrWright sama sekali tidak berbahaya. 
Sebaliknya, apabila Anda termasuk orang 
yang senang bekerja sampai lupa waktu, 
program ini bisa menjadi asisten pribadi 
untuk mengingatkan Anda agar beristirahat. 


mau start 

Halo redaksi /InfoLINUX. Saya baru 
saja berpindah ke Linux dan sangat 
tertarik dengan OpenOffice.org. 
Sayangnya, beberapa hari belakangan 
OpenOffice.org saya sering tertutup 
sendiri dan setelah itu saya tidak dapat 
lagi menjalankan program tersebut. 
Bahkan terkadang komputer harus di- 
restart agar dapat bekerja lagi dengan 
OpenOffice.org. Apa yang sebenarnya 
terjadi dan bagaimanakah solusinya? 
Sebagai pemberitahuan, saya meng- 
upgrade sendiri ke versi 1.1rc5, dari 
sebelumnya 1.0.2. Saya menggunakan 
Red Hat 8. 


T OpenOffice.org tidak 


Andre, Jakarta 


Halo Andre. OpenOffice.org memang 

program yang sangat menarik. Untuk 

kasus Anda, kami menduga tidak 
mau start-nya OpenOffice.org setelah 
sebelumnya tertutup sendiri adalah karena 
masih tersisanya beberapa proses dan anak 
proses di sistem. Oleh karena itulah ketika 
komputer di-restart, OpenOffice.org bisa 


18 InroLINUX DESEMBER 2003 


bekerja kembali. Versi 1.1 saat ini telah 
dirilis. Barangkali Anda bisa meng-upgrade- 
nya ke versi tersebut untuk peningkatan 
kestabilan. Perhatikan juga apakah proses- 
proses di sistem Anda memakan banyak 
memori sistem. OpenOffice.org 
memerlukan memory yang cukup besar. 
Hentikan proses yang tidak diperlukan. 
Anda bisa melihat daftar proses sistem 
dengan System Tools System Monitor. 


bagus 

Halo redaksi. Ternyata python 
cukup seru untuk digunakan. Baru saja 
saya sadari hal tersebut. Terimakasih 
telah membahasnya. Sayangnya, saya 
adalah penggemar Visual Basic. Saya 
tidak berkeberatan dengan penggunaan 
Tk atau GTK 4 dengan cara ketik- 
mengetik kode. Tapi saya sangat 
keberatan dengan tidak adanya window 
popup yang menampilkan method atau 
properti yang bisa saya akses dari suatu 
modul. Dengan VB, setiap kali saya 
menekan tombol titik, semua yang bisa 
saya panggil akan terlihat. Apakah ada 
cara agar python juga bisa begini? 

Pamungkas, Makassar 


T IDE Python yang lebih 


Halo juga Pamungkas. Apabila IDLE 

tidak memuaskan Anda, Anda bisa 

mempergunakan PyCrust. Dengan 
PyCrust, semua yang Anda inginkan bisa 
Anda dapatkan. Tinggal import modul yang 
Anda inginkan, dan ketika Anda 
mengetikkan nama modul diikuti tanda titik, 


"€ Amien Matan DU BEAN R9 — Wati team 7 
Pai -.x 


Pius 002 Te FE 
MBA 2 Wen 


& PyCrust 


www.infolinux.web.id 


maka setiap fungsi dan data akan 
ditampilkan. Pilihlah dengan menekan 
tombol ENTER. Hampir sama seperti pada 
Visual Basic. Tidak lupa pula prototipe 
fungsi akan ditampilkan untuk Anda. 
Selamat mencoba! 


light pada Kate 

Kate adalah salah satu editor 
kesayangan saya. Saya memperguna- 
kannya untuk mengetik kode Bash dan C. 
Sayangnya, sebelum saya menyimpan ke 
dalam ekstensi yang bersesuaian untuk 
Bash atau C, Kate tidak akan mengaktif- 
kan syntax highlighting. Adakah cara 
untuk memaksanya agar berwarna-warni? 

Nicolas, Surabaya 


T Mengaktifkan high- 


Bisa saja. Silahkan ketik kode baru 

tanpa perlu menyimpannya 

terdahulu, dan pilihlah Too/s | 
Highlight Mode |Sources|C untuk C dan 
Tools | Highlight Mode |Scripts |Bash. 


Debian 

Saya adalah pendukung setia free 
software. Oleh karena itulah saya 
menggunakan Debian. Namun, setahu 
saya Debian juga menyertakan banyak 
paket non-free di dalamnya. Yang saya 
ingin tanyakan adalah, bagaimanakah 
Caranya untuk mengetahui paket-paket 
non-free apa yang telah saya instal? 
Terimakasih. 


T Paket non-free pada 


Sinar, Jakarta 


Untuk itu, Anda bisa memperguna- 
kan program vrms. Nama program ini 
didapat dari nama Richard M. 
Stallman yang sangat memperjuangkan 
free software. Berikan perintah berikut ini 
untuk menginstal vrms: 
apt-get install vrms 


Jalankanlah vrms, dan dalam sekejap 
paket-paket non-free yang terinstal di 
sistem akan segera ditampilkan.d 


IKLAN IKLAN 


IKLAN 


Rubrik ini hasil kerja sama IBM Indonesia dan Majalah InfoLINUX 


Solusi IBM Buat Anda 


IBM Indonesia sangat peduli terhadap perkemba- 
— ngan Linux di Indonesia. Secara global, IBM 


untuk mendorong tumbuh kembang Linux di seluruh dunia dan 
mempermudah pelanggan untuk mengadopsi Linux. Sebagai salah satu 
langkah yang diprakarsai oleh IBM Indonesia, maka sejak bulan Februari 
2003 kami bekerja sama dengan Majalah InfoLINUX berpartisipasi dalam 
menjawab pertanyaan dari pembaca pada kolom “Klinik Linux” dengan 
tujuan memberikan informasi ringkas, padat, dan berguna bagi 
pengguna Linux. Sebagai latar belakang mengapa IBM serius dengan 
Linux, di bawah ini ulasannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa 
ditujukan ke direct@id.ibm.com. Informasi lain yang berkaitan dengan 


Linux di IBM dapat Anda lihat di: 
http:/www.ibm.com/linux 


http://www.ibm.com/developerworks/linux 


File browser tiga 
TI dimensi 

Saya pernah mendengar tentang 
file browser yang dapat menampilkan file 
dan direktori dalam tampilan tiga 
dimensi. Kalau memang benar, maka 
saya pasti akan menginstalnya di dalam 
notebook saya. Saya adalah penggemar 
segala sesuatu yang berbau tiga dimensi. 
Turangga, Jakarta 


Ada. Nama programnya adalah 

tdfsb. Anda bisa men-download-nya 

di http://www.hgb-leipzig.de/ 
-leander/TDFSB/. Selamat menikmati 
dunia tiga dimensi! 


€ Aom Aa ln BEN SN DH — 
T 


O. MNOAS 22 Oeni Sumo (DI Tren 


& TDFSB 


Penampilan file text 
TI di Nautilus 

Saya baru belajar menggunakan 
Linux selama beberapa bulan. Sangat 
bagus dibandingkan dengan Linux 
beberapa tahun lalu. Bahkan, saya 
sempat melihat Nautilus di notebook 
teman saya dapat menampilkan file teks 


20 InroLINUX DESEMBER 2003 


Aa es in asn CO 
5x 


seperti halnya membuka file teks di 
Abiword. Hebat sekali. Bagaimana agar 
Nautilus saya juga bisa bertingkah laku 
demikian? 

Rini, Jakarta 


Bisa saja. Klik gandalah pada file text 

Anda. Setelah itu, pilihlah drop down 

View As yang terletak di sebelah 
kanan /ocation bar. Carilah menu View as 
Word Processor. Apabila belum tersedia, 
pilihlah menu View as. Sebuah dialog akan 
terbuka untuk Anda. Pilihlah View as Word 
Processor dari daftar, kemudian kliklah 
tombol Modify. Sebuah dialog akan terbuka 
lagi. Pilihlah pilihan pertama. Kini Anda 
dapat memilih View as Word Processor 
untuk setiap file text. 

Debian 


T Saya baru saja menginstal Debian 
di notebook saya. Akan tetapi, saya 
tidak tahu bagaimana cara untuk 
mengatur jaringan di Debian. Apakah 


Setting jaringan di 


yang harus saya lakukan kali pertama? 
Laili, Jakarta 


Editlah file /etc/network/interfaces, 
dan editlah nilai yang bersesuaian 
dengan konfigurasi jaringan Anda. 
Berikut ini adalah contoh isi file-nya: 

# letc/network/interfaces — configuration 
file for ifup(8), ifdown(8) 


# The loopback interface 


www.infolinux.web.id 


auto Io 
iface lo inet loopback 


auto eth0 

iface eth0 inet static 
address 192.168.0.1 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.0.1 


Berikan perintah /etc/init.d/networking 
restart untuk merestart jaringan Anda. 


T indahnya Natal di desktop saya. 
Kalau di windows, saya dengan mudah 
dapat menjumpai program penghias 
desktop bertemakan natal. Apakah saya 
bisa mendapatkan fasilitas serupa di 
Linux? 


Program salju 
Saya ingin turut menikmati 


Joseph, Bekasi 


Cobalah menggunakan program 
xsnow. Program ini akan 
menampilkan animasi salju yang 
turun dan menumpuk di desktop Anda. 
Selain itu, animasi kereta salju pun akan 
ditampilkan. Xsnow dapat di-download di 
http://www.euronet.ni/ — rja/Xsnow/. 
warna 


T Adakah cara untuk mendapatkan 

nama warna dalam bahasa Inggris dan 

kombinasi RGB-nya dengan cepat? 
Sudono, Jakarta 


Generate nama dan 


Gunakan program showrgb. Program 
ini akan menampilkan nama warna 
dalam bahasa Inggris dan masing- 
masing komponen RGB-nya. 
Cara reboot secepat- 
TI cepatnya 
Proses reboot di Linux kadangkala 
terlalu lama bagi saya. Adakah cara yang 


lebih cepat untuk reboot? 
Sanjaya, Bogor 


Ada. Gunakan perintah berikut ini: 
reboot -df 


Komputer Anda akan melakukan proses 
reboot dalam beberapa detik. 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


INDEKS 


CPU 
Acer Altos G301 


Printer 
HP PSC 2210 
all-in-one 


Printer 
HP Business Inkjet 
3000 


Motherboard 
Intel 865G 


Motherboard 
Intel 875P 


Motherboard 
MSI 875 Neo-FIS2R 


Linux Ready 
Seagate Barracuda 
SATA V 

Asus P4P800 Deluxe 
MSI FX5900 VTD128 


Celestia 1.2.4 
Simulator Real Time 
Luar Angkasa 


Hydrogen Drum 
Machine 0.8.0 
Aplikasi Multimedia 


ZGV 5.6 
Aplikasi Penampil 
Gambar 


Game 
RafKill 


Game 
Solarwolf 


HERIYADI: 
Salut buat Varian 
debian, Knoppix! 


22 


InroLINUX DESEMBER 2003 


Serial ATA di Linux 


Kini, sudah banyak motherboard yang dilengkapi dengan Serial ATA (SATA). Lalu, 


bagaimana kompatibilitasnya dengan Linux? 


alaupun distro-distro Linux “sering” 

diumumkan bahwasannya distro A 

dengan versi 1 misalnya sudah bisa 
dinikmati dan di-download di mirror ini. Namun, 
munculnya SATA ke permukaan ternyata masih 
belum bisa dicakup oleh setidaknya dua distribusi 
ternama seperti Red Hat dan Mandrake. Seperti 
sama-sama kita ketahui, Red Hat 9 (versi terakhir) 
masih menggunakan kernel 2.4.20, sedangkan 
Mandrake, walaupun versi kernelnya di atas kernel 
Red Hat, 2.4.21 ternyata masih juga belum 
mendukung penggunaan SATA. 

Entah, permasalahan apa yang membuat kedua 
distribusi Linux yang berbeda basis belum 
mendukung SATA? Entah mereka tidak tang 
dengan teknologi tersebut, entah ada pet 
lain yang membuat mereka untuk,se 
mendukung SATA. Yang jelas, Serial 
Workgroup telah memperkenalkanstek 
penyimpanan SATA sejak tahun 2002. 

Yang cukup mengejutkan justru diperlihatkan oleh 
turunan debian, yaitu Knoppix 3.2. Knoppix 3.2 
dengan mudahnya mengenali SATA. Untuk -— 
diketahui, Knoppix 3.2 menggunakan'kernelidi 
bawah kernel yang digunakan Red Hat maupun 
Mandrake, yaitu 2.4.20 (vanilla). 

Penasaran dengan kejadian tersebut, membuat 
kami mencari informasi mengenai dukungan Linux 
buat SATA. Di LinuxOuesitions.orgi (http:// 
www.linuxguestions.org/guestions/history/74907) 
ternyata sudah diinformasikan bahwasannya“SATA 
sudah didukung oleh kernel 2.4.21 yang telah di- 
patch (2.4.21-ac4). Tetapi, tetap saja informasi itu 
membuat kami bingung. Karena kernel yang 
digunakan Knoppix juga 'jauh' dari apa yang 
diinformasikan LinuxOuesitions.org. 

Sayang, ketika tulisan ini dibuat, kami belum 
memiliki Mandrake Linux 9.2. Informasi yang kami 
dapat dari distribusi yang bermarkas di Perancis itu, 
mereka sudah menggunakan kernel terbaru, 2.4.22. 
Meskipun kami tidak yakin seratus persen, Mandrake 
Linux 9.2 itu bisa mengenali SATA dengan baik. 
Untuk itu, kita tunggu saja beritanya. 

Fenomena lain yang berkaitan dengan SATA 
adalah motherboard yang memberikan fasilitas 
tersebut. Anda tidak akan mendapatkan SATA jika 
motherboard Anda tidak mendukungnya. Untuk 


SAS TT Sa 
FINAL 


www.infolinux.web.id 


motherboard, /InfoLINUX kali ini tidak tanggung- 
tanggung mengulas empat motherboard yang sudah 
mendukung penggunaan SATA. Dua motherboard 
pertama yang mendukung penggunaan SATA 
menggunakan chipset 865G. Catatan untuk 
motherboard tersebut, meskipun mendukung SATA 
tetapi tidak mendukung RAID. 

Apabila Anda menginginkan motherboard yang 
mendukung SATA dan RAID, Anda bisa mengguna- 
kan dua motherboard lain yang kami ulas edisi ini 
pula. Dua motherboard itu menggunakan chipset 
875P. 

Selain haddisk SATA, produk lain yang ber- 
predikat “Linux Ready” kami mengulaskan sebuah 


' Video card dan motherboard dengan fitur canggih di 


dalamnya. Sedangkan untuk ulasannya, kami sajikan 
dua printer inkjet warna plus sebuah server yang 
menggunakan chipset. ServerWorks GC-SL. 

Printer inkjet warna pertama merupakan printer 
multifungsi. Anda bisa memfungsikannya sebagai 
mesin pencetakan, pen-scan-an, dan penyalinan 
(fotokopi). Sementara, printer inkjet lainnya 
merupakan printer jaringan. Dengan printer tersebut, 
Anda bisa mengaksesnya dengan menancapkan 
kabel RJ-45 ke dalam printer. 

uk software, kami sajikan tiga aplikasi dengan 


lisensi GPL dan masuk kategori free software. 


Celestia,. Hydrogen, dan ZGV. Celestia adalah 
simulator real time luar angkasa. Dengan Celestia, 
kita dapat melihat beribu-ribu detail benda langit. 

Anda-membutuhkan penyemangat ketika 
menjalani rutinitas sehari-hari? Anda bisa 
menggunakan Hydrogen. Hydrogen, sebuah aplikasi 
yang bisa Anda gunakan dalam menghasilkan iringan 
musik drum profesional. Dengan Hydrogen pula Anda 
bisa mengapresiasikan seni musik Anda di Linux. 

Ulasan Software terakhir berisi tentang aplikasi 
penampil gambar. Sebenarnya aplikasi sejenis sangat 
banyak dan mudah Anda temukan di belantara 
software. Tetapi, hampir semuanya memerlukan 
banyak dukungan /ibrary X. Hanya ZGV yang tidak 
membutuhkan pustaka tersebut. 

Rafkill dan SolarWolf merupakan game yang tersaji 
di edisi ini. Rafkill merupakan game yang memposisi- 
kan Anda sebagai pilot pesawat tempur. Sedangkan 
SolarWolf merupakan permainan sejenis lainnya. 
Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id). 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Acer 


Altos G301 


CPU 

Kisaran harga: US$1130 

Kontak: PT Datamation Purwana 
Utama, Jakarta. (021) 344-8848 
Situs web: http://global.acer.com/ 


Pp eranan sebuah server di lingkungan 
perusahaan sangat besar. Apabila 
pusat jaringan tersebut crash, bahkan ada 
juga yang mati, manajemen Anda dapat 
dipastikan akan marah besar. Salah satu 
server yang mungkin akan mengurangi 
kemarahan bos adalah server buatan Acer, 
Acer Altos G301. 

Spesifikasi hardware Altos G301 cukup 
baik, yaitu Pentium 4 2,66MHz, memory 
256 MB, dan harddisk 40 GB. Sebuah ATI 


menggnakan 
ServerWorks 
- GC-SL, Linux 
sanggup 
mengenalinya 


| 
| da 
| 


Anda temukan di Acer AltosG301. Acer 
AltosG301 menggunakan chipset 
ServerWorks GC-SL. 

Banyaknya produsen hardware yang 
mendukung Linux membuat Acer turut di 
dalamnya. Sebagai bukti dukungannya, Acer 
dalam brosur-brosurnya menyebut 
dukungannya buat Linux, Red Hat Linux 7.2, 
sebagai salah satu sistem operasi yang bisa 
dijalankan. Dukungan memory ECC DDR266 
SDRAM, sampai 4GB, bisa Anda dapatkan 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


sebuah rumah, untuk melindungi harddisk 
yang ada, komputer ini dilengkapi dengan 
sebuah pintu lengkap dengan kuncinya. 


Pengujian 
Untuk melihat kinerja server ini, kami 
menggunakan Mandrake Linux 9.1. Instalasi 
Linux di server ini relatif lebih cepat 
dibandingkan instalasi Linux di workstation. 
Kami hanya butuh waktu kurang lebih 15 
menit sebelum Mandrake berjalan lancar di 
server ini. Dan semua peripheral yang ada di 
Acer AltosG301, tidak terkecuali kartu 
jaringan gigabit, dikenali Mandrake. 
Spesifikasi komputer yang cukup baik 
membuat nilai BogoMIPS untuk Altos G301 


juga baik, yaitu 2 


5321.52 BogoMIPS. 


Sedangkan nilai Instalasi 5/5 
numeric sort dan Fitur 3/5 
string sort server ini, Harga 3/5 
927,3 iterasi/detik dan Performa 3/5 


84,813 iterasi/detik.A 


Rage XL 8 MB dan gigabit ethernet dari komputer ini. Acer AltosG301 juga Heriyadi :LINUX Rating 
merupakan peripheral onboard yang bisa dilengkapi dengan lima tray harddisk. Bagai (heryadi@infolnux.co.id) “AAL 315 
Pengujian 


HP 
PSC 2210 
all-in-one 


PRINTER 

Kisaran harga: US$389 
Kontak: HP Indonesia, Jakarta. 
(021) 5799-1088 

Situs web: www.hp.com 


rodusen digital imaging sudah memulai 

mengombinasikan produk-produknya. 
Mereka mengombinasikan printer, faksimili, 
dan fotokopi. Salah satu pemain lama di 
dunia digital imaging, HP, juga 
mengeluarkan printer multifungsi. Printer 
all-in-one HP yang kami uji adalah HP PSC 
2210 all-in-one. 

Sekilas printer dengan dimensi 
18,2x8,7x14,6 inci (pt), seperti sebuah 
printer deskjet berukuran besar. Padahal, 
printer ini mampu melakukan proses 
pencetakan hitam putih dan berwarna, 
pengiriman faksimili, dan penyalinan 


& Gunakan Gimp, semua proses 
pencetakan dan pen-scan-an selesai 


(fotokopi). HP PSC 2210 all-in-one juga 
dilengkapi dengan slot memory card. 
Memory card tersebut mendukung 
CompactFlash tipe I/Il, termasuk IBM 
Microdrives, Secure Digital, Memory Stick, 
dan SmartMedia. USB adalah interface 
printer ini. 

Untuk proses pencetakan hitam putih, 
HP menjanjikan 17 ppm sedangkan untuk 
pencetakan berwarna 12 ppm. Sementara 
itu resolusi pen-scan-an yang dijanjikan HP 
cukup menggiurkan, 1200x2400. Untuk 
penyalinan, Anda bisa melakukan 
penyalinan sampai 99 kali dengan 
perbesaran mulai 2596-400X6. 


www.infolinux.web.id 


Mandrake Linux 9.1 kami pilih untuk 
melihat kinerja printer all-in-one ini. Seperti 
pengujian printer sebelumnya, setting awal 
kami lakukan dari Mandrake Control 
Center. Kami menambahkan HP PSC 2210 
ke dalam sistem yang tengah berjalan. 
Mandrake mengenal printer ini sebagai 
printer buatan HP dengan nomor seri 2200. 
Setelah memasukkan CD pertama 
Mandrake Linux 9.1, yang berisi driver 
printer ini, pengenalan Mandrake pun 
berubah menjadi HP PSC 2210. Untuk 
melengkapi pengujian, kami tidak lupa 
menggunakan Gimp yang terintegrasi 
dengan Xsane. Di Xsane, kami coba 
melakukan pen-scan-an sebuah KTP (Kartu 
Tanda Penduduk). Namun, warna hasil 
scan ternyata menyimpang dari aslinya. 
Dan kami tidak bisa 
berbuat apa-apa, 


Pengujian 


karena kami tidak Instalasi 415 
mendapatkan Fitur 4/5 
software untuk Harga 3/5 
mengalibrasi printer Performa 3/5 
ini. 4 

Heriyadi :LINUX Rating 
(heryadi@infolnux.coiel. 415 


InroLINUX DESEMBER 2003 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HP | 
Business 


Inkjet 3000 


PRINTER 

Kisaran harga: US$868 
Kontak: HP Indonesia, Jakarta. 
(021) 5799-1088 

Situs web: www.hp.com 


Pp rinter inkjet berwarna dapat dengan 
mudah Anda temukan di toko-toko 
komputer. Tetapi, apakah Anda yakin 
dengan kualitas dari printer tersebut? Jika 
Anda belum yakin, gunakan saja HP 
Business Inkjet 3000. Printer dalam ukuran 
besar ini memiliki kecepatan pencetakan 
berwarna 8 ppm dengan resolusi 
2400x1200 dpi. Sedangkan untuk 
pencetakan hitam putih kecepatan printer 
ini mencapai 14 ppm. 


& Setelah setting IP dilakukan, Anda bisa 
menggunakan printer “besar' ini 


HP Business Inkjet 3000 dilengkapi 
dengan teknologi HP untuk pencetakan, 
yaitu PhotoREt 3. Dengan teknologi 
tersebut, Anda bisa melakukan pencetakan 
dengan resolusi maksimal printer ini. Tidak 
hanya itu, tinta yang Anda gunakan untuk 
pencetakan tidak akan cepat terkuras. 
Anda juga akan menemukan Fast Ethernet 
10/100TX di printer ini. 


Pengujian 
Karena printer ini dilengkapi dengan sebuah 
port Rj45, kami mencoba mengakses dan 


mengoperasikannya lewat jaringan. Setelah 
setting IP kami lakukan, kami melanjutkan 
dengan konfigurasi printer di workstation. 
Mandrake kami pilih sebagai distro Linux 
untuk mengoperasikan 'printer raksasa' ini. 
Kami pun tidak ragu-ragu menggunakan 
bantuan Mandrake Control Center untuk 
konfigurasi printer ini. HP Business Inkjet 
3000 langsung kami masukkan ke dalam 
sistem yang ada. Mandrake 
mengategorikan printer ini sebagai Network 
printer yang terhubung dengan protokol 
Internet (IP). 192.168.0.75 dan port 9100 
adalah IP dan port yang terdeteksi 
Mandrake dan IP itu sesuai dengan setting 
IP yang kami lakukan. 
Kemudian kami 
menjalankan 


Pengujian | 


OpenOffice.org dan Instalasi 5/5 
Gimp. Kedua aplikasi Fitur 3/5 
itu pun sukses Harga 3/5 
melakukan proses Performa 3/5 
pencetakan.A 

Heriyadi :LINUX Rating 
(heryadi@infolinux.co.id) “0 3/5 


Intel 


865G 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$175 
Kontak: Intel Indonesia, Jakarta. 
(021) 577-1930 

Situs web: www.intel.com 


pringdale begitu nama chipset Intel 

865G, yang banyak diadopsi oleh 
produsen motherboard di seluruh dunia. 
Motherboard yang kami ulas kali ini 
merupakan produk buatan Intel Inc. yang 
menggunakan chipset Intel 865G. 

Lalu, mengapa Intel menyebut chipset 

ini dengan penambahan huruf G di 
belakang tipenya? Huruf G di belakang 865 
merupakan sebuah penegasan 
bahwasannya motherboard ini dilengkapi 
dengan video card onboard. Tidak berbeda 
dengan chipset 865PE, Intel 865G juga 
memiliki fitur FSB 533/800 MHz dan 
dukungan penggunaaan memory dual- 
channel DDR400. 


24 InroLINUX DESEMBER 2003 


& G dibelakang chipset menandakan 
motherboard dilengkapi video card 


Dukungan lain yang bisa didapatkan dari 
motherboard ini, Anda sudah bisa 
menggunakan processor dengan fitur 
Hyper-Threading, dukungan Ultra DMA 33/ 
66/100 dan Serial ATA, port AGP 8x, 
empat buah soket DIMM, 6 channel audio, 
dan gigabit ethernet. Meskipun mendukung 
penggunaan Serial ATA, motherboard ini 
tidak mendukung penggunaan RAID. 

Lalu, peripheral onboard apa saja yang 
Anda dapatkan dari motherboard ini? 
Empat buah port USB, sebuah konektor RJ- 
45 dengankecepatan gigabit, video card, 
dan sebuah port serial serta paralel. 


Pengujian 
Intel 865G kami lengkapi dengan processor 


www.infolinux.web.id 


Pentium 4 3,0 GHz, memory Corsair 512 
MB PC3200, dan harddisk 30 GB. Untuk 
distro, kami menggunakan Knoppix 3.2 dan 
Mandrake Linux 9.1. Semua proses 
pengenalan peripheral yang ada di 
motherboard ini berjalan baik. Dan 
pengenalan peripheral yang berjalan baik 
bukan berarti ia dapat berjalan di Linux. 
Mengapa demikian? Karena kartu jaringan 
gigabit (Intel 3254) yang terintegrasi 
dengan motherboard ini tidak tersedia 
driver-nya di Knoppix maupun Mandrake. 
Ketika pencarian dilakukan, kartu jaringan 
buatan Intel dengan kecepatan gigabit 
tersebut tidak diketemukan. 

Melihat hasil dmesg Intel 865G kami 
dibuatnya bingung. Sebab hasilnya, 
menurut kami, jauh dari apa yang 
sebelumnya kami prediksikan. Intel 865G 


hanya memiliki nilai FE 


3185,04 BogoMIPS 


saja. Padahal, jelas- Kista! 415 
jelas Linux menge- Fitur 415 
nalinya sebagai “Intel Harga 3/5 

Performa 3/5 


Pentium 4 CPU 3,00 
GHz stepping 09”.A 
Heriyadi 

(henyadi@infolinux.co.id) 


ILINUX Rating 
MEMLI/LI 3/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Intel 


875P 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$105 
Kontak: Intel Indonesia, Jakarta. 
(021) 577-1930 

Situs web: www.intel.com 


ama Intel tentu tidak asing di telinga 

Anda. Intel memang lebih dikenal 
sebagai produsen jantung sebuah komputer, 
processor. Tetapi, sebenarnya tidak hanya 
itu yang dilakukan Intel. Intel juga membuat 
Chipset motherboard yang berguna untuk 
mengenali dan meningkatkan kinerja dari 
processor yang digunakan. Karena chipset 
yang dibuatnya adalah chipset motherboard, 
tentu banyak produsen motherboard yang 
menggunakannya. 

Kali ini kami menguji sebuah motherboard 

plus chipset-nya tentu, dan processor 


& Dukungan HT dan SATA ada di sini 


keluaran Intel. Motherboard yang kami 
gunakan kali ini menggunakan chipset Intel 
875P, Intel menyebutnya dengan nama 
Canterwood. Tidak berbeda dengan chipset 
sebelumnya, Intel 865G, chipset ini juga 
mendukung penggunaaan memory dual- 
channel DDR400. Dan pada chipset ini juga 
Intel telah 'menghilangkan' penggunaaan 
RDRAM. 

Fitur-fitur yang bisa Anda dapatkan dari 
motherboard yang ber-chipset-kan Intel 
875P di antaranya FSB 800 MHz, dual 
channel DDR400, Serial ATA (SATA) 
dengan fungsionalitas RAID, dan sebuah 
kartu jaringan dengan kecepatan gigabit. 
Khusus untuk FSB 800 MHz, sebenarnya 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


bus tersebut diperuntukkan hanya untuk 
Prescott, processor Pentium 4 dengan 
pembuatan 90 nm. 


Pengujian 
Kami melengkapi motherboard ini dengan 
processor Intel Pentium 4 3,2 GHz, 
memory Corsair 512 MB PC32000, dan 
harddisk 30 GB. Karena dilengkapi dengan 
kartu jaringan onboard, kami pun 
menancapkan kabel jaringan ke dalamnya. 
Pengujian Intel 875P menggunakan 
Mandrake Linux 9.1. Mulai proses instalasi 
sampai masuk X Window semua berjalan 
lancar. Meskipun demikian, kami tidak 
berhasil (tidak menemukan driver-nya) 
melakukan ai 
konfigurasi kartu 
jaringan gigabit-nya. — Instalasi 4/5 
Kami coba mencari Fitur 415 
informasi hal tersebut Harga 3/5 
di Internet. Dan kami — Performa 3/5 
tidak menemukannya 
walau di web-nya 
Intel sekalipun.A 


#LINUX Rating 
MEMM/ 415 


MSI 
875 Neo-FIS2R 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$205 
Kontak: PT Alfa Artha Andhaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 

Situs web: www.msi.com.tw 


alaupun masih dalam hitungan 

bulan, chipset 875P keluaran Intel 
sudah banyak yang mengadopsinya. Salah 
satunya Micro-Star Intl Co., Ltd. MSI 875 
Neo-FIS2R begitu ia dinamakan. MSI 
mengombinasikan dua chipset keluaran 
Intel di sisi utara dan selatannya. Di utara 
menggunakan Intel 82875P dan di sisi 
selatan menggunakan Intel 82801ER. 

Seperti halnya motherboard yang 

menggunakan kombinasi chipset 875P/ 
ICH5R, MSI 875 Neo-FIS2R dilengkapi 
dengan dua konektor Serial ATA (SATA). 
Motherboard ini juga dilengkapi dengan Intel 
PRO/1000CT, sebuah kartu jaringan 
onboard, FSB 800 MHz, dan dual-channel 


& Hasil nbench motherboard ini sangat baik 


DDR400. Untuk peripheral onboard, Anda 
akan mendapatkan sebuah video card, 
sebuah port paralel, dua buah port serial, 
enam buah port USB, sebuah kartu jaringan 
gigabit, dan sound card onboard. Rasanya, 
peripheral onboard motherboard ini cukup 
komplit. 

Fitur yang tidak boleh dilupakan pada 
motherboard ini adalah Ayper-Threading 
(HT). Dengan HT, Anda seperti memiliki dua 
processor, yang satu benar dalam bentuk 
fisik, yang satunya lagi berbentuk virtual. 
Yang menjadi catatan, fitur HT sudah 
didukung Linux. Meskipun Linux telah 
mendukung fitur itu dengan baik, tetapi kami 
tidak melihat perbedaan nilai antara yang 
menggunakan HT dan HT disabled. 


www.infolinux.web.id 


Pengujian 

Agar pengujian berjalan lancar, kami 
melengkapi motherboard ini dengan 
processor Pentium 4 3,2 GHz, memory 
Corsair 512 MB PC 3200, dan harddisk 30 
GB. Kami memilih menggunakan Mandrake 
Linux 9.1 untuk menguji motherboard ini. 
Untuk diketahui, distro tersebut 
menggunakan kernel 2.4.21 yang sudah 
jelas mendukung fitur HT Intel. 

Proses instalasi berjalan lancar sampai X 
Window tergerai. Sayangnya, dukungan 
(driver) dari Linux untuk kartu jaringan 
buatan Intel ini tidak ada. 3245,494 MHz, 
begitu Mandrake mengenali processor yang 
tertancap di motherboard ini. Nilai 
BogoMIPS untuk MSI 875 Neo-FIS2R, 
6474,95 BogoMIPS. Nilai tersebut 
merupakan nilai terbaik untuk motherboard 


ber-chipset 875P. Zi 


Sedangkan nilai 


numeric sort dan Instalasi 415 
string sort-nya, Fitur 3/5 
1130.,4 iterasi/detik — Harga 3/5 
dan 103,63 iterasi/ Performa 45 
detik. 

Heriyadi #LINUX Rating 
(heryadi@infolnx.co.id) “TA M5 


InroLINUX DESEMBER 2003 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Seagate 
Barracuda SATA V 


Kisaran harga: US$119 
Kontak: Atikom Mega Persada, 
Jakarta. (021) 612-3612 


& Knoppix 3.2 dengan mudah mengenali 
harddisk SATA 


H- arddisk sampai saat ini masih pilihan 
ideal dalam hal penyimpanan data. 
Seperti sama-sama kita ketahui, 
bahwasannya harddisk yang selama ini 
(dua tahun ke belakang) kita gunakan 
masuk dalam kategori harddisk Paralel ATA 
(PATA). Di tahun 2002, Serial ATA 
Workgroup memperkenalkan teknologi 
penyimpanan Serial ATA (SATA). 

Apa yang dilakukan Serial ATA 
Workgroup mendapat sambutan baik dari 
kalangan produsen motherboard dan 
harddisk. Terbukti, kini kita bisa menjumpai 
motherboard ataupun harddisk yang 
mendukung penggunaaan SATA. Salah 
satu produsen harddisk yang mendukung 
penggunaan SATA adalah Seagate. 
Seagate Barracuda SATA V begitu 
sebutannya. 

Untuk melihat kinerja harddisk SATA ini, 
kami menggunakan tiga buah distribusi 
Linux sekaligus. Walaupun dua di antara- 
nya, Mandrake Linux 9.1 dan Red Hat 9, 
sama sekali tidak mengenali keberadaan 
Seagate Barracuda SATA V. Yang cukup 
mengejutkan adalah harddisk tersebut 
dapat dikenali oleh Knoppix 3.2.AHe 


ASUS 
P4P800 Deluxe 


Kisaran harga: US$168 
Kontak: Astrindo Senayasa, Jakarta. 
(021) 612-1331 


. 


& Al merupakan fitur andalan motherboard ini 


| nfoLINUX kembali merilis produk 
motherboard yang berpredikat “Linux 
Ready”. Motherboard kali ini masuk dalam 
kategori motherboard kelas menengah atas. 
ASUS P4P800 Deluxe, begitu sebutan 
motherboard buatan ASUSTeK Computer 
Inc. yang akan kami ulas kali ini. 
Motherboard ini menggunakan chipset 
D865 Springdale di sisi utara. Sementara di 
sisi selatan menggunakan 82801ER. 

Sebagai salah satu produsen 
motherboard dengan kreativitas tinggi, 
ASUS mempersembahkan berbagai fitur 
yang dapat menunjang rutinitas Anda. 
ASUS melengkapi motherboard-nya dengan 
Asus Intelegent (Al). ASUS menempatkan 
fitur Al-nya di Al Audio, Al Net, Al 
Overclocking, dan Al BIOS. 

Dalam pengujian, kami melengkapi ASUS 
P4P800 Deluxe ini dengan processor Intel 
Pentium 4 2,4 GHz, memory Corsair 512 
MB PC3200, dan harddisk 30 GB. Hasil 
dmesg untuk motherboard ini bisa dikatakan 
sangat baik, yaitu 4797,23 BogoMIPS. 
Kalau hasil tersebut dibandingkan dengan 
motherboard keluaran Intel, ASUS P4P800 
Deluxe masih satu tingkat di atasnya.OHe 


MSI 
FX5900 VTD128 


Kisaran harga: US$495 
Kontak: PT Alfa Artha Andhaya, 
Jakarta. (021) 612-4366 


& Dua buah kipas merupakan model baru video 
card MSI 


X5900 merupakan teknologi perbaikan 

yang dirilis oleh nVIDIA. Meskipun 
masuk dalam kategori demikian, tidak 
sedikit produsen video card yang 
mengeluarkan produknya menggunakan 
teknologi tersebut. Salah satunya, MSI 
FX5900 VTD128. Video card tersebut juga 
menggunakan GeForce FX5900. 

Apa yang baru di video card MSI ini? 
Kalau sebelumnya MSI banyak 
menggunakan sebuah kipas, di MSI FX5900 
VTD128 dihadirkan dua kipas sekaligus. 
Walaupun dilengkapi dengan duah buah 
kipas, Anda sama sekali tidak akan 
terganggu oleh suara yang dikeluarkannya. 
Dari tipenya, Anda tentu bisa menebak 
berapa kapasitas memory yang ditawarkan 
video card ini. Ya, MSI FX5900 VTD128 
dilengkapi dengan memory DDR 128 MB. 

Untuk pengujian, kami menjalankannya 
menggunakan Knoppix 3.2 dan Mandrake 
Linux 9.1. Di Knoppix 3.2, kami dapat 
dengan mudah mengubah resolusi tampilan 
yang diinginkan pada waktu booting kali 
pertama. Begitu juga di Mandrake, tidak ada 
kesulitan sama sekali dalam setting resolusi 
dan kedalaman warnanya.AHe 


PENGUJIAN :LINUX 
Knoppix 3.2 LL 


PENGUJIAN :LINUX 
Mandrake Linux 91: w 


PENGUJIAN :!LINUX 
Knoppix 3.2 LL 
Mandrake Linux 91 : w 


Prosedur Pengujian Linux Ready 
Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label "Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.1, dan Red Hat 9. —Red. 


26 InroLINUX DESEMBER 2003 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Celestia 1.2.4 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Wed Oct 15, 28:27) 


Im) Celestia 


File Navigation Time Render 


SIMULATOR REAL TIME LUAR 
ANGKASA 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Chris Laurel, Clint 
Weisbrod 

Situs web: 
http://celestia.sourceforge.net/ 


akan malam bersama pujaan hari 

sambil diterangi cahaya lilin 

adalah saat-saat romantis tak 
terlupakan. Sambil sesekali melihat bulan 
dan bintang yang menjadi saksi, kalimat 
penuh arti pun saling terucap. Kenangan 
indah yang tak terlupakan. 

Melihat benda langit memang kegiatan 
yang menarik. Apalagi jika dilakukan sesuai 
skenario di atas. Namun sayangnya, tidak 
setiap malam kegiatan tersebut bisa kita 
lakukan. Ada kalanya kita harus bekerja 
sampai malam. Ada pula kalanya hujan 
turun membasahi bumi. Ada kalanya 
mendung. Tapi jangan khawatir, apabila 
hendak melihat bintang setiap saat, 
bolehlah Anda mencoba Celestia. 

Celestia adalah simulator real time luar 
angkasa. Dengan Celestia, kita dapat 
melihat beribu-ribu detil benda langit. 
Benda-benda langit yang ditampilkan pun 
bukan cuma efek penggambaran di kanvas 
belaka, namun juga disertai data yang 
lumayan detil (walaupun terkadang 
melibatkan banyak guesswork). 

Jalankanlah demo celestia. Wajar kalau 
kita tak henti-henti terus mensyukuri 
keindahan alam semesta di dalam galaksi 
bima sakti kita. Di mulai dari tempat kita 
berpijak, bumi yang indah, kita akan dibawa 
tur mengelilingi galaksi kita. Tanpa harus ikut 
dalam misi ruang angkasa, kita akan dibawa 
mengelilingi planet-planet, menerobos 
berbagai bintang, menghampiri matahari, 
sampai beberapa saat kemudian, terbang 
kembali ke pangkuan bumi nan hijau. Itulah 
demo tur luar angkasa oleh celestia. 


Speed: 0.000 m/s 
& || @termina| ()Celestia 


& Celestia 


Penulis seperti menjumpai kembali mata 
pelajaran IPA yang kebetulan tidak terlalu 
penulis sukai dulu. Bedanya, kali ini penulis 
langsung berhadapan dengan detil-detil 
planet, gambaran kasar dari permukaan 
planet, sampai jumlah bulan dan spacecraft 
untuk setiap planet. Dengan semangat 
super tinggi, penulis berkali kali mengagumi 
spacecraft MIR yang mengamati bumi dari 
atas. Terkadang penulis terbang ke charon, 
bulan sang pluto. 

Penulis juga baru mengetahui bahwa 
Kleopatra, sang asteroid, rupanya 
berbentuk sangat indah dan memiliki jari-jari 
yang besar. Bahkan penulis juga baru 
mengetahui bahwa Eros adalah nama salah 
satu asteroid di luar angkasa ini. Tidak 
hanya planet dan asteroid yang bisa kita 
amati. Komet pun dapat kita jelajahi. Sering 
mendengar tentang komet halley yang 
populer tersebut ? Dengan Celestia, kita 
dapat mengamati komet tersebut tanpa 
harus menunggu kemunculannya. 

Belakangan ini, fenomena Mars masih 
sangat sering terdengar. Anda juga bisa 
mengamati Mars dengan celestia, lengkap 
dengan Phobos dan Deimos, para 
satelitnya. Kita bahkan dapat mengamati 
spacecraft Mars Odyssey dan MGS. 
Langsung dari layar komputer Anda! 

Sebenarnya, setelah satu jam lewat 
bermain dengan program ini, rasa bosan 


www.infolinux.web.id 


- DX 


Real time 


FOV: 45 00” 0.0 


jas TI 


mulai memenuhi pikiran. Iseng-iseng 
penulis memilih menu agar Celestia 
menampilkan lebih banyak bintang lagi. 
Berpikir bahwa penampilan banyak bintang 
tersebut hanya aksesoris belaka, penulis 
mulai lebih bosan lagi dan menganggap 
kemampuan program ini hanya sebatas 
mengamati planet, komet dan asteroid. 
Tanpa sengaja, penulis melakukan klik 
mouse pada satu titik bintang yang 
nampak kabur nun jauh dari bumi. Ter- 
nyata bintang tersebut memiliki nama! Dan 
celestia bahkan menampilkan beberapa 
informasi detil, yang walaupun di dapat 
dari guesswork, tetap menarik untuk 
diamati. Penulis juga baru tahu kalau 
bintang yang terlihat kabur bukan selalu 
lebih kecil, melainkan bisa saja karena 
jaraknya yang begitu jauh. Celestia 
memang luar biasa. Berkat program ini, 
penulis mendapat banyak nama-nama baru 
yang didapat dari nama bintang. 
Berbasiskan OpenGL, Celestia menjadi 
lebih menarik dan realistis. Anda dapat 
menyaksikan planet dan berbagai benda 
langit dalam tampilan 3D. Program ini tidak 
hanya kembali mengingatkan kita akan 
mata pelajaran kita di sekolah dasar dulu, 
namun juga mengajak kita untuk senantiasa 
tetap bersyukur untuk karunia yang luar 
biasa indah ini. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InoLINUX DESEMBER 2003 27 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Hydrogen Drum 
Machine 0.8.0 


APLIKASI MULTIMEDIA 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Alex Cominu 
Situs web: http://hydrogen.sf.net 


arangkali ini adalah artikel ulasan 

software yang penulis buat dengan 

semangat tinggi. Apa pasal? Artikel 
ini ditulis sambil diiringi oleh tabuhan drum 
yang datang bersama program Hydrogen. 
Dengan irama drum yang sangat semangat 
ini, rasanya semua ide pun dapat keluar 
dengan cepat. 

Bayangkan Anda sebagai seorang music 
engineer junior yang menggunakan Linux. 
Suatu hari, Anda ditugaskan untuk 
merancang irama drum yang akan 
digunakan untuk mengiringi suatu pentas 
musik. Vokal dan alat musik lain sudah 
siap. Saatnya bagi Anda untuk bekerja. 
Karena Anda menggunakan Linux, maka 
Anda mungkin ingin mencoba program 
hydrogen. 

Nama program ini memang tidak 
mencerminkan fungsinya. Umurnya pun 
masih sebatas bibit. Namun, tanpa 
disangka, program ini dapat Anda gunakan 
untuk membantu Anda menghasilkan 
iringan musik drum profesional. 

Tidak percaya? Coba dengarkan 
beberapa musik demo yang datang 
bersamanya. Semua demo tersebut 
memperdengarkan musik drum profesional, 
hampir sama seperti yang dimainkan oleh 
penabuh drum beneran! Bagi seorang 
penikmat musik seperti penulis pun, hal 
tersebut sangat mencengangkan. Bahkan, 
penulis sempat tertarik untuk memodifikasi 
beberapa pattern yang kebetulan kurang 
penulis sukai. Dan jadilah iringan musik 
drum baru, walaupun hasil modifikasi. 
Hasilnya kemudian penulis ekspor ke 
format WAV, yang kemudian di encode 


28 InroLINUX DESEMBER 2003 


"€ Applications Action MEI KI Ho oo — | Wed Oct 15, 19:0410) 
- Hydrogen 0.8.0 - GM kit demo #2 I- Xx 
File Window Help 
ito £ 
Nan 
IK 
Intro T aa Ie sh Jazz 1 
main 13 i T a Hoo) Ka Ka —— | 
main 1-, | T 
Ide Jazz T 
mani T 1 1 ! 
man i3 5g 1 1 Ig sowbel | 
main 2-0 I I 1 | am Hi T 
main 2-1 | l 1 1 edal HH T 
main 23 Haa Ii f id 1 5 
aa MEEI f t T i lose z Ka Ka — SS K3 o— 
Le 2 - 1 - 1 nare Rock 2 7 TERI 2 
main 3-2 | T 1 1 and Ciap | ! 
main 3-5 7 1 T — nge Jazz | 
main 3-4 1 1 T T Aa - 7 — : 
“ anja 
Hydrogen - Mixer 
Current pattem main 23 
Song state Modified 
r Audio Driver Info 
Audio driver OssDriver 
Butfer size 1024 
Sample rate 44100 
Midi Driver Info 
Midi driver AlsaMidiDriver 
ip 
2 
“ - 
(31 IE Ehydrogen.sxw - Ope Hliydrogen 0.8.0 - GN HB Hydrogen - Manual Ia Terminal | Ona 


& Hydrogen 


menjadi OGG, yang hampir selalu penulis 
putar sebelum mulai bekerja. Penulis yang 
bahkan tidak pernah memainkan drum 
dapat menciptakan iringan drum baru! 

Apakah Hydrogen memang begitu 
hebat? Kita akan mulai dari user 
interfacenya. Berbasiskan OT, yang jelas 
kita bisa yakin seratus persen kalau 
tampilannya pasti indah. Begitu dibuka, 
program ini akan membuka beberapa 
window untuk Anda. Yang pertama 
barangkali Song Editor, tempat Anda 
mengedit musik Anda. Setelah itu, masih 
ada window pattern editor, tempat pattern 
dimodifikasi. Di sinilah penulis memo- 
difikasi beberapa pattern yang penulis 
tidak sukai. Kemudian, yang paling 
menakjubkan: window Mixer. Di sini kita 
akan ditampilkan belasan channel musik 
yang bisa kita coba satu per satu. Anda 
bisa mencoba Snare, pedal HH, Tom Low, 
dan lain sebagainya. Ketika musik 
dimainkan, tombol-tombol pada masing- 
masing channel juga akan menyala apabila 
channel tersebut dimainkan. Benar-benar 
luar biasa. 

Bagi Anda yang hanya ingin mencoba- 
coba alat musik drum, cobalah untuk 
membuka demo lagu bawaannya. Seperti 
penulis, dijamin Anda akan sangat tertarik. 
Beberapa dialog akan menampilkan 
informasi lain yang lebih detil. 


www.infolinux.web.id 


Sebagai aplikasi yang belum mencapai 
versi stabil, Hydrogen patut dipuji karena 
telah datang bersama dengan pengaturan 
preferensi yang cukup fleksibel. Pengaturan 
dapat dilakukan mulai dari tampilan sampai 
pengaturan driver. Bahkan, salah satu 
dialog akan memperlihatkan waktu CPU 
yang dipakai ketika musik dimainkan. 

Bagaimana dengan manual? Bagi 
pengguna awam, manual adalah sesuatu 
yang sangat berharga. Manual hydrogen 
datang dalam dua bahasa: Inggris dan Italia. 
Secara umum, manualnya dapat 
menjelaskan setiap komponen dalam 
program ini dengan baik. 

Susahkah untuk menyusun lagu baru? 
Tutorialnya mencoba untuk membantu 
pengguna awam dalam menyusun lagu 
baru secara langkah demi langkah, namun, 
bagi pengguna awam, hal tersebut rasanya 
masih cukup sulit.Anda harus menjadi 
orang yang sangat teliti. 

Karena keterbukaan source codenya, 
barangkali para developer lebih tertarik 
untuk melihat bagaimana cara pembuatan 
hydrogen. Terutama bagi developer yang 
berkonsentrasi pada pembuatan user 
interface. Hydrogen datang dengan 
berbagai trik agar interface Anda tampil 
lebih menarik. Harus diakui, hydrogen 
adalah program yang menarik. 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | 


| Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ZGV 5.6 


APLIKASI PENAMPIL GAMBAR 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Russell Marks 

Situs web: ftp://ftp.ibiblio.org/pub/ 
Linux/apps/graphics/viewers/svga/ 
zgv-5.6.tar.gz 


aat liburan datang. Berbagai acara 

diadakan. Bermacam foto hasil 

jepretan kamera saling dikirimkan. 
Beberapa kali scanner harus bekerja. Dan 
sebagai hasilnya, album foto yang rapi 
tersimpan di sistem. Untuk menampilkan 
foto-foto tersebut, kita membutuhkan 
aplikasi penampil gambar. 

Kita dapat dnegan mudah menemukan 
aplikasi-aplikasi penampil gambar di 
belantara free software. Ada yang memiliki 
banyak kemampuan seperti GOView. Ada 
yang mirip dengan ACDSee seperti GTKSee. 
Ada pula Gwenview dan Eye of GNOME. 
Benar-benar banyak dan bervariasi. Semua 
contoh aplikasi yang disebutkan di atas 
berjalan di sistem X Window. 

Bagaimana dengan aplikasi penampil 
gambar yang tidak membutuhkan pustaka 
X? Barangkali ZGV lah jawabannya. 
Aplikasi yang ditulis oleh jagoan SVGALib 
ini mengandalkan pustaka SVGALib untuk 
menampilkan gambar. Aplikasi ini jelas 
bebas kolesterol karena tidak memerlukan 
pustaka X Window. 

Walau tidak menggunakan pustaka X 
Window, kecanggihan dan performansi 
aplikasi ini secara umum harus diakui sangat 
hebat. Menampilkan format TIFF berukuran 
megaan dapat dilakukan dalam waktu 
sekejap. Dan untuk beberapa gambar yang 
berukuran cukup kecil, secara otomatis ZGV 
akan menampilkan thumbnailnya. Dan sekali 
lagi, semuanya dilakukan dengan cepat. 
Untuk membuka file yang berukuran sangat 
besar, ZGV akan menampilkan progress bar 
sehingga pengguna tidak kebingungan. 

Kemampuan program ini untuk 
melakukan scrolling file berdimensi besar 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


sx 


- Lan 


Bjxterm 


3 sjojoisiv/s JB (saw Java 


Mjxterm Mjxterm 23:22:07 


Mjxterm 


John the Ripper 


pun luar biasa. Sebutlah resolusi gambar 
Anda. Hanya dengan menekan panah 
kanan kiri bawah atau atas, segala sudut 
gambar bisa Anda nikmati dalam waktu 
sekejap. Tidak senang melakukan scrolling? 
Ubah zoom dengan menekan tombol | 
ataupun |. Selain itu, apabila Anda 
menginginkan fasilitas autofit, maka 
tekanlah saja tombol Z. Mudah dan cepat. 

Tidak hanya dapat menampilkan gambar 
diam, program supercanggih ini dapat pula 
menampilkan slide show. Selain itu, Anda 
juga bisa menghapus gambar yang tidak 
disukai dengan hanya menekan tombol 
keyboard. Memindahkan atau mengopi file 
dapat dilakukan dengan cara yang sama 
mudahnya. 

Apalagi kelebihan program ini? Masih 
banyak. Sebut saja Anda ingin merotasikan 
gambar Anda. Atau barangkali ingin 
membalik gambar. Semuanya dapat 
dilakukan dengan - sekali lagi — satu 
penekanan tombol pada keyboard. 
Bayangkan betapa susahnya ketika Anda 
menggunakan program berbasis X Window 
dan harus mengakses menu yang terkadang 
berlapis hanya untuk melakukan rotasi. 

Brightness, contract, gamma adjust- 
ment? Tenang saja. Aplikasi super ajaib ini 
pun melengkapi dirinya dengan semua 
fasilitas di atas. Tinggal tekan satu atau dua 
tombol, gambar Anda sudah kelihatan lebih 


www.infolinux.web.id 


terang atau lebih enak dipandang mata. 
Pokoknya, hampir segala fasilitas basic 
retouching disertakan di sini. Termasuk 
greyscaling. 

Bahkan bagi Anda penikmat format GIF 
beranimasi, ZGV masih saja memanjakan 
Anda. Dengan kemampuannya yang hebat, 
program ini dapat menampilkan 
keseluruhan frame ataupun animasi sebagai 
satu kesatuan. Format file yang didukung 
juga termasuk banyak. Sebut saja GIF, 
JPEG, PNG, PBM/PGM/PPM, BMP, TGA, 
PCX, MRF, XBM, XPM, TIFF, Photo-CD, 
Xv. Terkesan? 

Beberapa pihak memandang dengan sinis 
karena program ini menggunakan SVGALib, 
yang memerlukan akses root atau program 
harus di set SUID root. Pembuatnya pun 
sadar akan hal tersebut sehingga 
menambahkan beberapa pengaturan ekstra 
untuk meningkatkan keamanan. 

Bagi Anda yang senang menggunakan 
mouse, program ini juga memiliki dukungan 
penuh untuk penggunaan mouse, yang 
akan sangat berguna dalam navigasi. 

Satu kekurangannya barangkali adalah 
user interface yang tidak seindah aplikasi 
penampil gambar di X Window. Tapi 
interface yang ada saat ini pun tidak sejelek 
command line interface. Intinya, program 
ini layak diandalkan!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX DESEMBER 2003 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


RafKill 


"€ Applications Actions 3g 


Wed Oct 15, 15:01 @) 


D rafkill 


Sifat: free software 
Lisensi: GPL 
Pengembang: Jon Rafkind 
Situs web: http:// 
raptorv2.sourceforge.net/ 


ernah memainkan Raptor di zaman 
DOS dahulu kala? Kalau pernah, 
maka game yang satu ini dijamin 
tidak akan Anda lewatkan. Permainan 
pesawat yang bergerak vertikal sambil 
menembaki musuh ini ditampilkan dengan 
sangat menarik dalam RafKill. Dan, karena 
permainan ini adalah free software, maka 
Anda akan mendapatkan keseluruhan level 
dalam game ini tanpa harus membayar biaya 
sepeser pun kepada perusahaan tertentu. 
Sebagai pilot pesawat tempur, Anda 
memiliki kewajiban untuk memenangkan 
pertempuran dengan menembaki semua 
pesawat musuh. Walau tanpa teman, Anda 
harus menghabisi berbagai musuh berbagai 
bentuk dan kemampuan yang semakin 
lama semakin mengepung Anda. Ter- 
kadang, peluru yang ditembakkan oleh 
sekumpulan musuh terus menerus 
mengincar Anda tanpa memberikan 
kebebasan gerak sekalipun. Terkena peluru 
sesekali sebenarnya tidak apa-apa, karena 
pesawat yang Anda terbangkan dirancang 
khusus untuk bertempur secara tingkat 
tinggi di udara sehingga tidak mudah 
hancur. Namun, jangan biarkan musuh 
terus menembaki Anda. Anda juga harus 
menjaga pesawat agar tetap sehat untuk 
melawan musuh yang lebih hebat lagi. 
Benar. Di satu area, Anda mungkin 
dapat memenangkan pertempuran dengan 
gemilang. Namun, pertempuran di area lain 
telah menanti Anda. Di pertempuran- 
pertempuran lain, musuh makin menggila 
dengan menembakkan segala macam 
senjata pemusnah masal dengan 
kemampuan ledak super hebat. Berhati- 
hatilah. 
Selama terbang, kekayaan Anda makin 
bertambah. Dan segala kekayaan tersebut 


30  InroLINUX DESEMBER 2003 


2 (rafkill.sxw - Oper (7) rafkill D rafkill 1 


& Rafkill 


dapat Anda gunakan untuk membiayai 
perbaikan pesawat, atau penambahan 
senjata. Bukan hanya musuh yang berhak 
membawa senjata tingkat tinggi, karena 
Anda pun dapat membeli dan 
membawanya beserta pesawat Anda. 
Jangan habiskan semua uang untuk 
membeli senjata. Anda pun harus 
senantiasa menjaga kesehatan. Beberapa 
persen mungkin perlu anda sisihkan untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh Anda. 
Anda dapat menjumpai berbagai macam 
senjata dalam pertempuran ini. Mulai dari 
senjata yang ditembakkan ke depan sampai 
senjata yang dapat ditembakkan secara 
melingkar dan mengincar musuh. Mulai dari 
senjata berukuran kecil sampai senjata 
seukuran badan pesawat. Luar biasa 
berbahaya! Teruslah bertahan dan menye- 
rang untuk memenangkan pertempuran! 
Rafkill memang luar biasa. Kemampuan 
menampilkan grafik dengan detil dan 
pemilihan kombinasi warna menjadikan 
game ini sangat enak untuk dimainkan. 
Selain itu, bentuk pesawat musuh pun 
dirancang sedemikian rupa sehingga 
permainan menjadi tidak membosankan. 
Sayangnya, gambar latar belakang 
terkesan kurang realistis. Tapi tidak apa- 
apa. Amatilah efek ledakan yang 
ditampilkan. Tidak realistis memang, 
namun sangatlah indah. Segala efek pada 


www.infolinux.web.id 


(Terminal 


rafkill 


pesawat juga ditampilkan secara detil. 
Jempol diacungkan tinggi-tinggi untuk 
grafis pada game ini. 

Begitupun dengan efek suara. Anda 
bagaikan berada di medan perang. 
Begitulah gambaran umumnya. Dentuman 
bom dan tembakan peluru terdengar dan 
terasa begitu nyata. Cobalah 
menembakkan peluru ke satu musuh 
sampai musuh tersebut hancur berkeping- 
keping. Anda akan merasakan sensasi luar 
biasa ketika mendengar hancurnya pesawat 
musuh. Begitupun juga ketika Anda nekad 
untuk menabrakkan pesawat Anda ke 
musuh. Apabila energi Anda belum habis, 
maka musuh akan hancur terlebih dahulu. 
Suara yang terdengar barangkali sama 
dengan suara bom yang meledak. Ketika 
Anda tertembak oleh peluru musuh, Anda 
akan mengengar suara seperti tembakan 
peluru yang mengenai baja. Benar-benar 
realistis! 

Secara keseluruhan, game ini luar biasa. 
Grafik, efek suara maupun alur cerita akan 


membawa Anda ke - 
suasana pertempuran. 


Segeralah instal dan — Efek Suara 5/5 
mainkan! Selamat Alur permainan 5/5 
bertempur dan Grafis A15 
menang!!4 

Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@intolnwx.co.i) “1885 5/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Solarwolf 


Sifat: free software 

Lisensi: LGPL 

Pengembang: http://pygame.org/ 
shredwheat/solarwolf 

Situs web: http://x.mame.net 


enulis tidak dapat menyembunyikan 

kekaguman ketika pertama kali 

memainkan game ini. Belum pernah 
penulis menyaksikan game di Linux yang 
secantik, seindah, semanis dan semenarik 
ini. Dan sebagai seorang pengguna Python, 
penulis cukup berbangga karena game ini 
dibuat dengan Python, dengan bantuan 
pustaka PyGame. 

Namanya memang bukan nama baru 
yang cukup menarik orang untuk 
memainkannya. Nama dan alur permainan 
SolarWolf memang diadaptasi dari SolarFox 
yang berjalan di Atari 2600. Tapi, daya 
tarik game mulai terasa luar biasa ketika 
Anda mulai memainkannya. 

Anda menerbangkan pesawat terbang 
dan bertugas untuk menangkap semua kotak 
yang tersebar di luar angkasa. Pesawat yang 
Anda terbangkan adalah pesawat super 
lincah yang juga dilengkapi dengan 
kemampuan terbang cepat. Dengan segala 
kemampuan yang Anda miliki tersebut, 
sepertinya semua kotak dapat diambil 
dengan mudah. Sayangnya, Anda dihalangi 
musuh yang dengan gencar menembakkan 
peluru-peluru mematikan yang terkadang 
menjadi sangat banyak dan susah dihindari. 

Pekerjaan pun menjadi lebih susah untuk 
diselesaikan. Begitu Anda menangkap satu 
atau dua kotak, peluru akan terus menyasar 
Anda. Dan jangan sampai nekad untuk 
menabrak peluru tersebut karena pesawat 
Anda akan hancur berkeping-keping. 
Tetaplah menghindari ke sana kemari sambil 
menangkap satu per satu kotak. Dengan 
perhitungan yang baik dan keawasan yang 
senantiasa terjaga, semua kotak akan Anda 
tangkap. Dan musuhpun akan kecewa. 

Pekerjaan selesai? Belum. Masih banyak 
kotak yang harus Anda tangkap. Selesai 


& SolarWolf 


menangkap semua kotak di satu area, Anda 
masih harus menangkap semua kotak di area 
lainnya. Dan berhati-hatilah. Musuh semakin 
mengerti pola gerak Anda. Peluru yang 
ditembakkan akan semakin mengepung 
Anda. Walaupun pesawat Anda bertambah 


canggih, Anda masih harus tetap berhati-hati. 


Beberapa kotak juga cukup bandel untuk 
ditangkap. Teruslah terbang dan menangkap 
kotak sampai semua kotak habis. 

Itulah SolarWolf. Alur cerita yang 
ditawarkan memang bukan alur cerita yang 
rumit. Bukan pula terbilang konsep baru. 
Tapi, alur ceritanya sangat menantang 
Anda agar dapat menangkap semua kotak 
diantara kepungan peluru. Level bawah 
mungkin mudah untuk diselesaikan. 
Namun, kesulitan bertambah dari level ke 
level. Tantangan semakin bertambah. 

Semua hal tersebut mungkin tidak seru 
apabila tidak disertai dengan grafik yang 
luar biasa indah dan menarik. Semua detil 
ditampilkan dengan sangat bagus. 
Termasuk efek ledakan dan asap tebal 
ketika pesawat Anda terbang secara cepat. 
Pemilihan warna untuk setiap komponen 
mulai dari menu sampai warna kotak 
sangat menarik sehingga menjadikan game 
ini lebih indah lagi. 

Belum pupus kagum akan keindahan 
grafiknya, kita akan dibuat lebih terkagum- 
kagum lagi dengan kemampuan suaranya. 


www.infolinux.web.id 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Begitu permainan dimulai, Anda akan di- 
sambut dengan suara auman serigala yang 
cukup menyeramkan. Apalagi jika dimainkan 
di tengah malam. Selanjutnya, musik-musik 
penuh semangat akan mengiringi Anda 
dalam menerbangkan pesawat. Pergantian 
musik untuk setiap even pun terasa sangat 
hidup. Semua hal tersebut masih dilengkapi 
lagi dengan efek suara yang luar biasa. 
Cobalah untuk menabrakkan pesawat Anda 
ke peluru yang sedang beterbangan. Anda 
akan merasakan sensasi efek suara yang 
mengagumkan. 

Karena dibuat dengan Python, game ini 
dapat dimainkan dengan baik di sistem- 
sistem operasi lain seperti Windows. Mac, 
Solaris, BeOS dan lain sebagainya. Dan 
bagi programmer python, source codenya 
yang terbuka dapat dipelajari lebih lanjut. 
Apabila Anda ingin mempelajari pembuatan 
game lebih lanjut, khususnya dengan 
pygame cobalah juga untuk membaca 
source codenya. 

Melihat Anda sedang memainkan game 


ini, mungkin tidak akan eri 


ada seorangpun yang 


menyangka bahwa Efek Suara 5/5 
game dimainkan di Alur permainan 4/5 
Grafis 4/5 


sistem operasi Linux. 


Anda butuh game ini!A 1 | 
Noprianto ILINUX Rating 


hopranto@nfoin.co.id) “1988 515 


InoLINUX DESEMBER 2003 31 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Penghasilan Saya 
Semua dari Linux 


Keterpaksaan belajar Linux justru mengangkat popularitas Eriek Nur 
Fadli. Seorang yang telah mengantongi dua sertifikat Linux, yaitu LCP 


dan LCI. 


aya menyelesaikan kuliah kesarja- 

naan dari Universitas Gunadarma 

di tahun 2001. Manajemen 
Informatika adalah jurusan yang saya pilih. 
Saya mulai bekerja di sebuah lembaga 
pelatihan Linux yang ada di Jakarta pada 
tingkat tiga, tepatnya tahun 2000. Entah 
mengetahui informasi tentang saya dari 
mana, lembaga pendidikan tersebut tiba- 
tiba menawarkan untuk mengajar di 
tempatnya. 

Diawali dengan saling berkirim e-mail 
dengan salah satu pejabat di sebuah 
lembaga pelatihan Linux, saya kemudian 
ditawari untuk mengajar di lembaga 
pelatihan Linux tersebut. Dalam e-mailnya, 
dia menanyakan aktivitas sehari-hari yang 
biasa saya lakukan. 

Menjadi system administrator dan 
network administrator kampus, juga 
menjadi pengajar di laboratorium komputer 
(labkom) jelas saya. Begitu tahu saya juga 
menggeluti dunia pendidikan (mengajar), Ia 
menyuruh saya main ke kantornya. Ketika 
saya memiliki waktu untuk berkunjung ke 
tempat pelatihan Linux tersebut, saya pun 
tidak menyia-yiakannya. 

Tetapi, alangkah herannya saya begitu 
diminta untuk memberitahu cara penyam- 
paian saya dalam mengajar di labkom. 
Waktu itu saya diminta menjelaskan 
mengenai Samba. Setelah melihat cara 
mengajar yang saya lakukan, lembaga 
pelatihan Linux tersebut pun langsung 
berkomentar bahwasannya mereka tertarik 
dengan cara mengajar yang saya 
sampaikan. 

Lembaga pendidikan tersebut menye- 
diakan training Linux bersertifikat LPI. Pada 
waktu itu saya mengajar kelas LPI, walau- 
pun pada waktu itu saya belum memegang 
sertifikasi LPI. Uniknya, saya kemudian 
diberi kesempatan untuk mengambil 
sertifikat keluaran GNU/Linux Share (LCP). 


32 InroLINUX DESEMBER 2003 


Saya, proyek, dan Linux 
Saya mulai mengenal Linux tahun 1998. 
Perkenalan saya dengan Linux, pada 
waktu itu, bisa dibilang “terpaksa'. Di 
kampus ada laboratorium jaringan dan 
rencananya di laboratorium tersebut akan 
mengembangkan modul training tentang 
Linux. Kebetulan saya yang ditunjuk 
sebagai penanggung jawabnya. 
Karenanya saya belajar mengenai Linux di 
sebuah lembaga pendidikan. 

Materi pengajaran tentang Linux 
membuat pengetahuan saya mengenai 
Linux terus bertambah. Pengetahuan dan 
kemampuan saya itu juga yang membuat 
pihak perguruan mengangkat saya 
menjadi seorang system administrator 
dan network administrator. Pada waktu 
itu, dari 10 orang yang menjadi asisten 
laboratorium, yang menyukai Linux hanya 
satu orang, itulah saya. 

Keterpaksaan saya mengenal Linux 
pada awalnya, membuat saya merasa 
sangat beruntung saat ini. Jadi, bisa 
dibilang pendapatan saya saat ini saya 
dapatkan dari Linux semua, mulai training 
sampai proyek-proyek Linux. 

Proyek pertama yang saya kerjakan 
saya dapat dari lembaga pelatihan Linux 
tempat di mana saya bekerja kali 
pertama. Lembaga pelatihan Linux 
tersebut mendapat proyek dengan salah 
satu perguruan tinggi yang ada di 
Jakarta, saya pun diminta mengajar 
dosen-dosen TI di sana. Perguruan tinggi 
tersebut migrasi besar-besaran ke Linux. 
Dan yang mendapat tugas untuk 
melakukan transfer knowledge dari apa 
yang sudah dikerjakan dan apa yang 
nantinya harus diajarkan dosen itu adalah 
saya. 

Proyek yang saya dapatkan dan 
selesai dikerjakan lumayan banyak. 
(Proyek di) Garuda Indonesia salah 


www.infolinux.web.id 


satunya. Training bagian TI Garuda 
Indonesia pada waktu itu saya yang 
pegang. Selain itu, saya juga pernah 
melakukan instalasi SAP on Linux di 
Indofood. Instalasi SAP on Linux yang 
saya lakukan waktu itu hanya untuk 
kliennya saja. Karena server-nya menggu- 
nakan AIX. Proyek lain, melakukan 
optimasi di mainframe, yang di dalamnya 
berjalan SuSE Linux, yang ada di 
Swadarma Duta Data. 

Proyek terakhir (ketika wawancara 
dilakukan), saya tengah membangun 
aplikasi berbasis web di Departemen 
Perhubungan dan Migrasi (keseluruhan) 
server ke Linux di Departemen 
Kehakiman. 

Dari sekian proyek yang saya 
dapatkan, ada yang saya dapatkan 
sendiri, saya dapatkan melalui instansi 
(perusahaan), dan saya dapatkan melalui 
tim. Saya hanya lihat momennya saja. 
Kalau bisa saya lakukan sendiri saya 
lakukan sendiri, kalau tidak bisa ya kita 
membuat sebuah tim, kalau proyek 
tersebut membutuhkan instansi kita 
menggunakan perusahaan. Dan kalau 
mau dipersentasikan antara proyek yang 
saya dapatkan atau kerjakan sendiri 
dengan proyek yang saya dapatkan dari 
instansi adalah sama. 


Sertifikasi Linux 

Untuk sertifikasi saya mengantongi dua 
sertifikat, yaitu Linux Certified Professional 
(LCP) dan Linux Certified Instructur (LCI). 
LCP merupakan sertifikasi untuk para 
profesional atau ahli Linux, sedangkan LCI 
merupakan sertifikasi untuk menjadi 
pengajar Linux. Waktu itu, tes dilakukan di 
Singapura, sedangkan pesertanya berasal 
dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan 
Thailand. Informasi yang saya dengar 
mengenai biaya untuk sertifikasi LCI, 


Heriyadi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tahun 2000-an, satu sertifikasi plus 
akomodasi dan lain-lain dikenakan biaya 
US$10.000. 

Saya merupakan orang Indonesia kedua 
yang memperoleh LCP. Sedangkan untuk 
LCI, saya adalah orang Indonesia pertama 
yang memperolehnya. Sebelum 
memperoleh LCI, Anda harus terlebih 
dahulu mengantongi LCP. Karenanya, 
begitu Anda mengikuti tes LCI, Anda 
tidak lagi ditanya apakah menguasai 
shell script misalnya. Anda justru akan 
ditanya apa Anda bisa menyampaikan 
apa yang Anda miliki itu (kemampuan 
Linux). 

Untuk ujian LCP, semua distribusi 
Linux ikut ditanyakan di dalamnya. Untuk 
instalasi, dalam ujian LCP, Anda harus 
bisa melakukan minimal tujuh distribusi 
Linux pilihan GNU/Linux Share. Berbeda 
dengan materi yang disampaikan lembaga 
pelatihan Linux yang ada di Indonesia. 
Mereka (lembaga pelatihan Linux di 
Indonesia) lebih fanatik ke salah satu 
distribusi Linux yang ada sebut saja 
Mandrake atau Red Hat. Pertanyaan 
seputar command line, konfigurasi sistem 
dan jaringan merupakan pertanyaan 
selanjutnya. 

Di Linux ada dua lembaga yang 
mengeluarkan sertifikasi. Mereka adalah 
Linux Professional Institute (LPI) dan SAIR 
GNUJ/Linux. Menurut saya, sertifikasi LPI 
lebih ke arah teknis, cara configure ini 
bagaimana, dan lainnya. Sedangkan SAIR 
GNUJ/Linux mulai dari konsep Linux itu 
sendiri dibahas, sampai-sampai sejarah 
Linux pun masuk dalam pertanyaan 
ujiannya. 

Dari sisi modul, antara LPI dengan SAIR 
GNU/Linux, terdapat perbedaan. Modul 
SAIR GNUJ/Linux dua kali lebih tebal 
dibandingkan LPI. Karena, kalau tidak 
salah, pengarang buku SAIR adalah 
seorang profesor. Jadi, pembahasannya 
dibuat seperti diktat perkuliahan, dibuat 
detil dan mungkin membosankan untuk 
sebagian orang. Ujian LPI biasanya 
langsung berupa troubleshooting, confiure 
ini begini, begini. Kalau di SAIR, penjelasan 
dulu, ini maksudnya apa, ini apa, ini 
fungsinya apa, dan seterusnya. 

Saya tidak ada persiapan khusus 
menghadapi ujian SAIR GNU/Linux. 


Karena, saya diberitahu “Riek, kamu ke 
Singapur dua hari lagi ...”. Kalau boleh 
dibilang sebuah persiapan, seringnya 
mengajar kelas LPI merupakan 
persiapannya. 


Ada sebagian orang yang bilang bahwa 


sertifikat itu gak terlalu penting. Kalau 
saya secara pribadi gak masalah, terserah. 
Yang penting, saya bisa merasakan 


..mMetoda mengajar yang 
saya jalani mengacu pada 
Microsoft Certified Trainer. 


manfaat sebelum memiliki sertifikasi Linux 
dan sesudahnya. Intinya sih simple saja, 
duit. Dari sisi penghasilan, saya merasa 
mendapat lebih dengan memegang 
sertifikasi Linux. Walaupun di Indonesia 
terdapat banyak orang yang pengetahuan 
Linux-nya sangat baik, seperti Ahmad 
Sofyan, Akbar Marwan, dan lainnya. 
Tetapi, kalau kita bermain di dunia proyek, 
kita ketemu coporate, mereka kan butuh 
pengabsahan bahwa kita bisa Linux. 
Mereka (corporate) melihat dari 
sertifikasi itu. 


Metoda 
Mengajar 
Melihat menjamurnya 
lembaga-lembaga 
pendidikan atau pelatihan 
Linux khususnya di Jakarta, 
tanpa bermaksud 
mendiskreditkan lembaga 
pelatihan Linux tersebut, 
sertifikasi hanya sekadar 
sertifikasi saja. Salah satu 
buktinya, saya banyak 
mendapat 'limpahan' siswa 
yang merasa training di 
pelatihan Linux A 
misalnya tidak 
mewakili. Dan menurut 
saya, metoda mengajar 
yang menjadi faktor 
utamanya. 

Ada sebagian orang 
mengajar menggu- 
nakan metoda dosen. 
Sementara metoda 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


mengajar dosen dengan metoda mengajar 
training certified atau profesional berbeda. 
Dan jujur, metoda mengajar yang saya 
jalani mengacu pada Microsoft Certified 
Trainer. 

Tawaran mengajar pun tidak mentah- 
mentah saya terima. Saya akan lihat dulu 
apa tujuannya dan lari ke mana, ada 
tujuannya memajukan Linux secara global 
dan ada juga bersifat profit oriented, 
gak peduli Linux-nya seperti apa. 
Saya juga akan melihat jumlah 
peserta training, dan training value- 
nya seperti apa. 

Ketika mengajar di suatu tempat, 
saya suka membawa modul buatan 
sendiri. Modul tersebut saya buat khusus 
dengan acuan yang saya miliki pula. Dan 
sebaiknya modul Linux itu seperti itu. 
Bukan berarti saya tidak ingin 
menggunakan modul Linux yang lain, 
tetapi tujuan utama saya menyebarkan 
Linux dengan sebenar-benarnya. Orang 
yang ingin mengerti Linux harus mengerti 
konsep dasarnya dulu. Tidak tiba-tiba, 
konfigurasi jaringan langsung lewat GUI 
misalnya. Jadi, begitu seseorang 
mengalami masalah 
dengan Linux-nya, dia 
dapat dengan mudah 
memperbaikinya 
dengan menelusuri 
permasalahan 

tersebut. Anda setuju 
dengan ide tersebut? 
Semoga! 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Liburan Bersama Linux 


Dengan Linux, 
Liburan 


Semakin Menyenangkan 


Noprianto dan Heriyadi 


Bermain game atau sekadar menonton film 
DVD di Linux mungkin akan menghilangkan 
kejenuhan yang selama ini menggelayuti Anda. 


idak hanya ngoprek-ngoprek saja 

yang bisa Anda lakukan di Linux. 

Linux juga bisa Anda gunakan 
sebagai media pelipur lara di kala Anda 
dirundung kesedihan atau kejenuhan dalam 
rutinitas sehari-hari. Satu yang perlu diingat, 
bahwasannya di Linux banyak hiburan yang 
bisa Anda dapatkan. Game merupakan 
salah satunya. 


Siapa saja boleh senang bahkan tergila-gila 
dengan game. Khusus game komputer, 
satu dua tahun ke belakang, memang 
banyak pengembang yang mem-porting 
game-nya di Windows. Tetapi, kurang lebih 
enam bulan ke belakang, situasi malah 
berbalik 180 derajat. Banyak pengembang 
game memilih mem-porting game-nya ke 
Linux, bahkan ada yang memilih 
menggunakan Linux sebagai platform-nya. 
Sebut saja Unreal Tournament, Ouake, 
dan Half Life, game-game besar itu sudah 
bisa digunakan oleh para Linuxer. Meskipun, 
untuk instalasi, masih memanfaatkan 
resources yang ada di versi Windows-nya. 
Menurut Asian Open Source Centre 
(AOSC, www.asiaosc.org), lambatnya 
respon Microsoft terhadap processor 


34  InroLINUX DESEMBER 2003 


terbaru AMD, AMD 64-bit, merupakan 
salah satu penyebabnya. Menurut 
informasi, Microsoft baru akan 
mengeluarkan sistem operasi yang 
mendukung AMD 64-bit tahun 2004. Dan 
itu merupakan momok yang cukup 
menakutkan bagi para pengembang game. 

Para pengembang game tahu betul 
waktu penyesuaian (hardware), dari 
processor 32-bit ke prosesor 64-bit, cukup 
lama. Belum lagi dukungan dari produsen 
video card-nya. 

Karena alasan itu pula, menurut AOSC, 
sebuah game populer, America Army, 
mengumumkan versi terbarunya yang akan 
terintegrasi dengan Linux yang dibundel 
dalam Linux-Live CD. Kapasitas Linux di CD 
itu hanya sebagai sistem untuk booting kali 
pertama. Dan hal itu, sebelumnya telah 
dilakukan oleh Epic Games Inc. yang 
mengeluarkan Unreal Tournament 2003. 
Epic Games Inc bahkan berencana 
mengeluarkan rilis game terbaru Unreal 
Tournament 2004 seperti versi 
sebelumnya. 

Tidak kurang dari 43 game kami ulas 
kali ini. Sebenarnya, masih banyak game 
yang tidak sempat kami masukan dalam 
ulas kali ini. Dari 43 game yang ada, game- 


www.infolinux.web.id 


game tersebut kami bagi dalam tiga 
kategori, yaitu game-game besar, game- 
game kecil, game berbasis teks, dan 
emulator game. 


Aplikasi open source memang hebat. 
Hebatnya, aplikasi-aplikasi yang 
dikembangkan open source bisa Anda 
gunakan untuk mengembangkan aplikasi 
sejenis yang sangat dimungkinkan 
mengalahkan aplikasi sebelumnya atau 
bahkan aplikasi yang berjalan di platform 
berbeda. Itu juga yang terjadi di dunia 
player DVD dalam Linux. 

Sebut saja Ogle. Kode-kode Player DVD 
ini juga dimanfaatkan oleh “kompetitor- 
nya”. Hebatnya, kini sang kompetitor 
mampu menunjukkan bahwa aplikasinya 
memang layak digunakan khalayak ramai. 
Kalau Ogle hanya mampu menjalankan 
format DVD, Xine, sang kompetitor, lebih 
dari itu. la bahkan mampu menjalankan 
format VCD. Tentu hal itu sebuah hal yang 
menggembirakan. Dan rasanya kita juga 
bisa melakukan apa yang sudah dilakukan 
pengembang Xine. Anda berminat 
mengembangkan hal yang sama? 
Buktikan!A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Game di Linux 


ara pembuat PC beberapa dekade 
lalu mungkin tidak akan menyadari 

bahwa PC akan menjadi sarana bermain 
game yang luar biasa canggih. Tidak 
sedikit pembeli komputer yang saat ini 
menggunakan komputer untuk bermain 
game semata. Dengan banyaknya 
perusahaan pembuat game yang terus 
menghasilkan game yang kian hari kian 
nyata, PC seolah-olah telah menjadi 
console game yang tidak kalah 
dibandingkan dengan console game 
sebenarnya. Bahkan, dengan bantuan 
emulator, game-game non PC dapat 
diemulasikan dan dimainkan dengan 
asyik tanpa harus membeli mesinnya. 

Harus diakui, Windows memiliki 
andil yang besar dalam membuat 
komputer lebih menyenangkan. 
Beberapa pengguna Linux bahkan 
mengakui bahwa mereka memiliki 
Windows hanya karena mereka senang 
bermain game. Sebenarnya, dari hari ke 
hari, game yang berjalan di Linux terus 
bertambah. Mulai dari game kecil 
sampai game besar. Mulai dari game 
console sampai game berbasiskan 
OpenGL. Bahkan, dengan kehadiran 
TransGaming WineX, Anda dapat 
menginstal dan memainkan hampir 
semua game Windows tanpa masalah. 
Dengan beberapa emulator lain, Anda 
juga dapat memainkan game-game 
yang jalan di Nintendo, Sega, ataupun 
console-console game lainnya. Jadi, 
sebenarnya, kita pun tetap dapat 
memainkan game di Linux. 

Bermacam-macam game kita 
dapatkan di Linux. Sebut saja game- 
game relatif besar yang berdiri sendiri. 
Kemudian, ada pula game-game 
bawaan desktop. Setelah itu, untuk 
Anda yang senang memainkan game- 
game kecil, puluhan game kecil yang 
jalan di X dan console akan menemani 
Anda. Penikmat game Windows 
mungkin akan langsung melirik 
TransGaming WineX. Kita akan 
membahas game-game pilihan tersebut 
untuk menemani liburan Anda. 


Liburan Bersama Linux 


Game-game besar 
Sebenarnya, Linux memiliki banyak game besar yang jalan di atasnya. Besar bukan dalam 
pengertian selalu memerlukan ukuran harddisk yang besar. Tapi biasanya, karena game 
tersebut adalah game mandiri dan memiliki alur cerita yang cukup panjang dan menarik. 
Grafiknya dan suaranya pun tidak dibuat asal-asalan. 

Untuk memainkan game-game ini, Anda mungkin membutuhkan video card yang 
mendukung 3D, tentunya di luar sound card yang cukup memadai dan ruang kosong 
harddisk yang cukup. 


Flightgear 


Lisensi — : GPL Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.flightgear.org Situs web : http://pingus.seul.org 


gp — Ot ta 
-.x 


O. | terate OperOifoaog 1 1LDPneie 00 ai bakmi Teri so 


Apabila Anda pernah memainkan Lem- 
mings, maka Anda akan menjumpainya 
kembali dalam Pingus. Game yang satu ini 
termasuk game yang sangat 
menyenangkan untuk dimainkan. Dengan 
efek suara yang menggemaskan dan 
tampilan grafis yang luar biasa indah, tak 
heran apabila game yang satu ini mampu 
membuat pemainnya duduk berlama-lama 
di depan komputer. Bertokoh utamakan 
penguin, maka game yang satu ini benar- 
benar berjiwa Linux. Siapkan ruang kosong 
puluhan mega dan sound card yang 
mendukung untuk memainkan game ini. 


Anda senang menerbangkan pesawat? 
Cobalah untuk memainkan game ini. Banyak 
pihak yang mengatakan bahwa simulasi 
yang ditawarkan benar-benar mirip dengan 
dunia nyata. Pada paket yang disertakan 
dalam distribusi default-nya, Anda hanya 
dapat berterbangan di atas San Francisco. 
Namun, jangan khawatir, karena beberapa 
kontributor juga membuat peta untuk lokasi- 
lokasi lain di seluruh dunia. Sebagai 
konsekuensinya untuk menampilkan 
permainan yang sangat menarik ini, kita 
harus menyediakan kartu grafis 3D dan 
ruang kosong harddisk di atas 100 MB. 


FreeCraft 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.freecraft.org 


Pemain Warcraft barangkali akan bersuka 
Cita dengan kehadiran game yang satu ini. 
Walau pun hanya mencontoh Warcraft 
kuno yang jalan di DOS, FreeCraft tetap 
dapat dimainkan dengan asyik. Menyusun 
berbagai strategi agar musuh dapat 
dihabiskan dalam waktu sekejap selalu 
menjadi alur permainan yang 
menyenangkan. Jangan lupa pula untuk 
memperkaya sumber daya Anda dengan 
harta benda dan peningkatan pengetahuan 
agar daya tahan dan daya serang semakin 


O| Shtaramttru-OpmOilo LI Fewat Menma) sen 


besar. Tanpa menyediakan video card 3D 
ataupun ruang kosong yang besar, Anda 

telah dapat memainkan game ini. Selamat 
berperang! 


www.infolinux.web.id InroLINUX DESEMBER 2003 35 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Liburan Bersama Linux 


TuxRacer 


Frozen-Bubble 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.frozen-bubble.org 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://tuxracer.sourceforge.net 


FooBillard 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://foobillard.sunsite.dk/dnl/ 


Permainan menjatuhkan kumpulan bola 
berwarna sejenis tetap populer walau telah 
berusia cukup senior. Apabila kita mengenal 
Puzzle Bubble di Windows, maka Frozen 
Bubble datang menemani Anda di Linux. 
Tidak perlu hardware supercanggih untuk 
memainkan game ini. Namun, puluhan 
mega ruang kosong harus tetap disiapkan 
untuk Anda. Jangan lupa untuk 
menyiapkan sound card dan speaker yang 
memadai. Efek suara yang datang bersama 
game ini patut mendapatkan pujian. 
Installah dan siap-siaplah untuk lupa waktu. 


Lisensi — : GPL 


Situs web : http://raptorv2.sourceforge.net/ 


Game ini bertokoh utmakan Tux, sang 
penguin montok. Sang penguin harus 
berlomba untuk mencapai garis finish 
sambil memakan semua ikan yang tersedia. 
Dengan latar belakang yang berbeda-beda 
dan menarik, rasa-rasanya susah bagi kita 
untuk cepat melupakannya. Apalagi 
beberapa level yang datang bersamanya 
semakin lama semakin menantang. 
Sayangnya, Anda membutuhkan ruang 
kosong harddisk yang cukup besar dan 
kartu grafis 3D untuk dapat memainkan 
game ini. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://tuxkart.sourceforge.net/ 


ema kaan DNA IR 0 GE 


Ti Oei te Af 7 
- 9x 


& Mewaonterw-OpmOto LI utedwndan UB Tameai Oa 


Dari sekian banyak permainan biliar yang 
ditawarkan di Linux, barangkali yang satu 
ini pantas Anda coba. Tanpa perlu belajar 
banyak memainkan game ini, Anda dapat 
segera mengaplikasikan ilmu biliar Anda. 
Suara yang diperdengarkan juga hampir 
sama ketika Anda bermain di dunia nyata. 
Pengaturan pada game ini juga cukup 
fleksibel. Anda bahkan dapat mengatur 
ukuran meja. Permainan ini tidak 
membutuhkan ruang kosong yang banyak. 
Sayangnya, Anda butuh video card 3D 
untuk memainkannya. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.freeciv.org 


1 hasan Anton DENNG N 0 


|| Hitaramatere-Oerotio en & Tama 


Sama seperti SolarWolf, kami juga 
mengulas Rafkill bulan ini. Permainan klon 
Raptor di masa-masa DOS ini memang 
sangat menyenangkan untuk dimainkan. 
Efek suara yang datang bersamanya juga 
cukup memadai. Beberapa grafik terkesan 
tidak realistis, tapi kekurangan ini segera 
terlupakan karena kelebihan-kelebihan lain 
yang datang bersamanya. Untuk 
memainkannya, Anda tidak perlu memiliki 
kartu grafis 3D ataupun hardware canggih 
lainnya. 


36  InroLINUX DESEMBER 2003 


pe 2 KS 


| Diwnorteee- OpmOtoril 


Bertemakan permainan go-kart, penguin 
pun saling bertanding. Dengan tampilan tiga 
dimensi, perlombaan menjadi lebih nyata 
terlihat. Semangat untuk bertanding pun 
semakin membesar. Anda dapat mengatur 
sendiri jumlah track di mana Anda 
berlomba. Dengan tiga lawan yang ganas- 
ganas dan rintangan yang sangat banyak di 
perjalanan, Anda harus tetap menjadi sang 
Juara! Untuk memainkannya, sebuah 
video card 3D dan ruang kosong yang 
cukup besar harus disediakan. 


www.infolinux.web.id 


1 hatatan Aoten DUMAS IN 0 Moi Kran 7 
ma -ax 
ce 


rusa Im 


0! Dornonia-ceD ewe Tamim 


Freeciv adalah salah satu klon dari 
Civilization. Dalam permainan ini, setiap 
pemain menjadi pemimpin dari cililization 
dan saling berperang untuk mencapai 
kemenangan. Anda dapat memainkan 
game ini lewat jaringan. Ruang kosong 
yang diperlukan cukup banyak. Namun, 
jangan mengharapkan grafis yang realistis. 
Game ini memiliki alur cerita yang menarik, 
dengan grafis yang biasa-biasa saja. Bagi 
Anda yang menyenangi game strategi, 
game ini sangat seru untuk dimainkan. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Lisensi — : GPL 
Situs web : www.sourceforge.net/projects/ 
vegastrike 


: LGPL 
Situs web : http://www.pygame.org/ 
shredwheat/solarwolf/ 


Lisensi 


Liburan Bersama Linux 


Lisensi — : Artistic License 
Situs web : http://www.reptilelabour.com/ 


software/chromium/ 


Di dalam game ini, Anda dapat meng-upgrade 
jenis senjata Anda dari jenis yang paling 
lemah sampai jenis yang paling mematikan. 
Bar juga disediakan bagi Anda yang ingin 
bersenang-senang. Dan pada akhirnya, Anda 
harus memenangkan pertempuran yang seru 
ini. Dengan tampilan 3D, pertempuran akan 
terlihat lebih realistis. Efek suara yang 
diperdengarkan juga cukup memadai. 
Sayangnya, Anda perlu menyediakan ruang 
harddisk lebih dari 100 MB dan sebuah video 
card 3D untuk memainkan game ini. 


Lisensi — : free software compatible 


Situs web : http://www.icculus.org/pyddr/ 


Game yang satu ini kami review di ulasan 
game bulan ini. Suatu game yang luar biasa 
memang apabila dipandang dari kualitas 
grafis dan suara yang dipersembahkan. Alur 
ceritanya yang hanya menangkap kotak- 
kotak memang bukan alur cerita orisinal. 
Apalagi game ini mencontek SolarFox yang 
berjalan di mesin Atari. Tapi tantangan 
dalam setiap level game ini bisa membuat 
Anda lupa waktu. Cobalah. Anda tidak 
memerlukan video card superhebat ataupun 
ruang kosong yang sagat besar. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://sf.net/projects/lincity 


Chromium adalah permainan tembak 
tembakan antarpesawat yang musiknya 
lebih mirip dengan house music daripada 
pertempuran yang sebenarnya. Harus diakui, 
efek suara yang diperdengarkan sangat tidak 
memadai. Ribut dan tidak membuat pemain 
untuk lebih semangat menembaki lawan. 
Untungnya, grafis yang ditampilkan 
sangatlah bagus. Maklum. Permainan yang 
satu ini mewajibkan Anda untuk memiliki 
kartu grafis 3D. Untungnya, Ruang kosong 
yang dibutuhkan cukup kecil. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.gitron.org 


OM vamagttn-CemOilo (emosi Go mewnanaa Oam 


Senang memainkan Dance Dance Revolu- 
tion? Kalau ya, coba PyDance! Permainan 
yang satu ini hampir sama persis seperti 
pemainan DDR. Dengarkan musik dan 
hentaklah tombol keyboard musik. Semakin 
banyak irama yang berhasil diikuti, semakin 
tinggi pula skor Anda. Permainan yang satu 
ini termasuk tidak boros dalam 
menggunakan ruang kosong harddisk. 
Selain itu, grafis dan suara yang datang 
bersamanya juga patut dipuji. Coba dan 
hentakkan terus keyboard Anda! 


Sebagai seorang pembangun kota, Anda 
wajib untuk membangun dengan teratur 
dan kemudian menjaganya sebaik mungkin. 
Pekerjaan yang sangat menantang. Kalau 
bisa, jangan sampai terjadi penggusuran di 
masa mendatang. Satu lagi, Anda harus 
menjaga warga kota sebaik mungkin. 
Menjamin terdapatnya lowongan pekerjaan, 
pengairan yang baik, dan lain sebagainya. 
Selain itu, ekonomi yang baik dan terus 
berkembang juga harus diusahakan. 
Segeralah instal game ini! 


www.infolinux.web.id 


0 eemaantten-OerollolL) anda 


Gitron adalah permainan 3D yang cukup 
menyenangkan. Anda harus menjaga agar 
motor yang berjalan tidak menabrak musuh 
ataupun dinding pemisah serta dirinya 
sendiri. Musik yang disajikan cukup 
mendukung. Membuat pemainnya semakin 
semangat. Begitupun dengan tampilan 
grafisnya yang cukup halus walaupun tidak 
ditampilkan secara mendetail. Anda akan 
membutuhkan video card 3D agar 
permainan ini lebih seru dan indah untuk 
dimainkan. 


InoLINUX DESEMBER 2003 37 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Liburan Bersama Linux 


Lisensi — : GPL 


Situs web : http://gcompris.sourceforge.net 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://cannonsmash.sourceforge.net/ 


RI 


Game adalah salah satu cara pembelajaran 
anak. Dan para pengembang Gcompris 
sadar betul akan hal tersebut dengan 
meluncurkan game ini. Banyak sekali 
sarana pembelajaran yang dimuat dalam 
gcompris. Mulai dari belajar aljabar sampai 
belajar internal komputer. Dengan tampilan 
yang begitu indah, anak-anak pasti akan 
menyukainya. Begitupun dengan efek suara 
dan musik latarnya yang lembut. Semuanya 
sangat mendukung suasana belajar yang 
menyenangkan. Sediakan ruang kosong 
harddisk sebesar beberapa puluh mega- 
byte, dan game ini pun akan nongol dengan 
manis di sistem Anda. 


Senang bermain tenis meja? Ingin belajar 
tenis meja? Cobalah CannonSmash. 
Permainan simulasi tenis meja yang satu ini 
sangat seru untuk dimainkan sendiri 
ataupun via jaringan. Bahkan, apabila Anda 
memiliki koneksi Internet yang memadai, 
permainan ini dapat pula dimaiankan lewat 
Internet. Luar biasa, bukan? Anda dapat 
melawan musuh dari belahan negara lain 
tanpa tergantung pada lokasi dan waktu. 
Atau apabila Anda terhubung ke LAN, 
Anda juga dapat bertanding dengan rekan- 
rekan Anda yang lain. Pada awalnya, 
permainan mungkin susah untuk dimengerti 
dan dimainkan. Bayangkan saja. Tombol 
keyboard yang harus ditekan cukup tidak 
umum. Kemudian, Anda juga harus tetap 
menggerakkan mouse. Selain itu, petunjuk 
tombol keyboard pun tidak disertakan pada 
awal permainan. Namun, untungnya 
CannonSmash menyediakan bagaimana 
cara bermain yang ditampilkan dengan 
sangat interaktif. Anda akan diminta untuk 
mencoba menggerakkan mouse dan 
menekan tombol keyboard yang 


ltaagntere: 611) (Camron mat) 8 (Temital LI Oarartmmh Oman 


bersesuaian. Suara-suara penuntun juga 
terasa sangat membantu. Dengan latihan 5 
sampai 10 menit, Anda telah menjadi 
pemain tenis meja junior yang siap 
bertanding dengan komputer. Dengan rajin 
berlatih, Anda akan menjadi pemain yang 
hebat. Permainan ini benar-benar 
menyimulasikan permainan tenis meja 
dengan baik. Anda dapat menggunakan 
kombinasi keyboard dan mouse untuk 
menyerang daerah tertentu dari lawan. 
Pada umumnya, Anda lebih memfokuskan 
diri pada strategi untuk menyerang lawan. 
Hal-hal lain seperti arah gerak akan secara 
otomatis menyesuaikan dengan arah bola. 
Untuk memainkannya, Anda akan 
membutuhkan video card 3D. 


Game-game kecil 

Apabila Anda termasuk penggemar game- 
game ringan, maka sepertinya game 
dengan alur cerita berat ataupun game 
dengan tampilan 3D tidak Anda perlukan. 
Bahkan beberapa penggemar game ringan 
mengatakan bahwa pikirannya akan terasa 
makin kusut setelah memainkan game 
berat seperti FreeCraft ataupun Lincity. 

Apabila refreshing adalah tujuan Anda, 
maka banyak game-game ringan dan kecil 
yang akan membantu Anda. Mulai dari 
yang menampilkan grafis bagus sampai 
game dengan grafis seadanya. 

Game kecil bukan berarti tidak menarik. 
Bahkan, ada permainan tembak-tembakan 
antar pesawat yang lebih seru untuk 
dimainkan daripada game pesawat besar 
seperti Chromium. 

Namun, umumnya waktu permainan 
Anda tidak akan terlalu panjang. Beberapa 
game hanya menyediakan beberapa level 
permainan. Beberapa mungkin cukup 
membosankan untuk dimainkan lama-lama. 


38 InroLINUX DESEMBER 2003 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://dossizola.sourceforge.net/ 


xgalaga 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://rumsey.org/xgal.htmi 


Game yang satu ini pernah kami ulas di 
InfoLINUX. Bertujuan untuk mendesak 
musuh agar tidak memiliki ruang gerak lagi 
sehingga melemparkan bom ke dirinya 
sendiri terkadang cukup menghibur. Hal 
tersebut belum lagi ditambah dengan 
halusnya grafik yang digunakan. Sekali 
bermain, dijamin Anda akan susah 
melepaskan permainan yang satu ini. Kecil, 
seru, dan menyenangkan! 


www.infolinux.web.id 


Masih ingat permainan galaga yang sempat 
populer beberapa tahun lalu? Apabila Anda 
masih senang dan rindu untuk memainkan- 
nya, instal saja xgalaga. Tidak perlu 
hardware yang canggih. Permainan 
tembak-tembakan ini memang cukup seru. 
Walau tanpa grafis yang sangat bagus, 
namun Anda masih bisa menikmati suara 
yang cukup menggambarkan suasana 
tembak-menembak. 


IKLAN 


Liburan Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tenmado 
Lisensi 


: Artistic license 
Situs web : http://www.interg.or.jp/libra/ 
oohara/tenmado/ 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://mbmartin.bevc.blacksburg. 
va.us/-paulh/3Dc/ 


KETM 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://home.t-online.de/home/ 
haslbeck/ketm/ 


0x 


9/ 10 sting 


0 000 


0 09 00 9 


0 oo 


0 00000 00099 9 


Game menarik yang satu ini pun pernah 
kami ulas di InfoLINUX. Jangan 
mengharapkan grafis yang bagus pada 
permainan tembak menembak pesawat ini. 
Walaupun sederhana, strategi dan 
kelincahan Anda sangat diharapkan untuk 
mencapai skor tertinggi. Dalam Tenmado, 
Anda tidak sekadar sembarang menembak, 
Anda perlu menembak objek dengan 
warna yang sama agar mendapatkan bonus 
yang semakin besar. Ringan dan 
menantang! Uji kelincahan Anda di game 
ini! 


Walau namanya 3D, yang jelas permainan 
ini tidak akan sama seperti ketika Anda 
memainka Vegastrike ataupun TuxRacer. 
Bahkan kesannya seperti game-game kuno, 
yang bahkan tidak memiliki warna lain 


selain kombinasi hitam dan putih. Tapi yang 


jelas, bagi penggemar catur, permainan 
yang satu ini akan sangat menghibur. 
Selain itu, game yang satu ini cukup pintar. 
Anda harus berpikir keras dan terus 
menyusun stretegi hebat agar mampu 
menjadi sang Juara. 


O Suman) kam empal dSerire Tem MSariroTemir Matra Teri MSimira Tem BEstrira Tem KEMANA 


Barangkali ini adalah permainan kecil 
tentang tembak-tembakan pesawat yang 
paling seru dan menggiurkan. Bayangkan 
saja. Anda bisa memiliki senjata sampai 
berjenis-jenis dan kemudian menembak- 
kannya ke semua musuh Anda yang hanya 
menggunakan senjata sederhana. Kali ini 
Anda berperan sebagai pembunuh sadis: kill 
everything that moves. Dengan senjata 
Anda yang luar biasa tersebut, kepala 
penjahat pun tak berkutik. Tembak saja 5 
atau 10 kali. Musuh pun hancur seketika. 


MirrorMagic 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.artsoft.org/mirrormagic/ 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://lgames.sourceforge.net 


Trophy 
Lisensi — : GPL 
Situs web : http://trophy.sourceforge.net/ 


"teen nhA 
» 3 p3 


4 
Dalil la 
«« 
IN 
II 


f 
. 


9-4 
. ” 
...—.. sana 


..... 


“ 
NENONUAOAAAA AA AA 


L wan 
' . 


w? uu. Hat: 
...... CUMA AMMAMMAMMAMAAA 


Game tua yang satu ini juga pernah dibahas 
di InfoLINUX. Walaupun telah berusia 
cukup tua, game yang satu ini tetap segar 
untuk dimainkan. Konsepnya juga cukup 
sederhana. Anda tinggal menggerakkan 
cermin-cermin agar memantulkan cahaya. 
Cahaya yang dipantulkan tersebut dapat 
Anda gunakan untuk mencapai tujuan 
Anda. Sangat menarik untuk dimainkan. 
Persyaratan yang dibutuhkan juga tidak 
neko-neko. Anda mungkin harus menyetel 
alarm agar tidak sampai lupa waktu. 


40  InroLINUX DESEMBER 2003 


Game yang satu ini, walaupun kecil, sangat 
menarik untuk dimainkan. Konsepnya 
sederhana saja: menyusun kelereng- 
kelereng menurut pola tertentu. Coba amati 
pergerakan kelerengnya yang halus disertai 
suara gesekannya. Tampilan grafisnya pun 
cukup halus. Walaupun terkesan 
sederhana, game ini menyimpan banyak 
daya tarik dan tantangan. Salah satunya 
adalah bagaimana Anda dapat menyusun 
kelereng sesuai pola tertentu dalam waktu 
sesingkat mungkin. 


www.infolinux.web.id 


Game ini adalah game kecil yang memakan 
ruang kosong harddisk sampai puluhan 
mega. Bertemakan perlombaan mobil, 
game ini cukup menarik untuk dimainkan. 
Walau detil grafisnya kurang bagus dan 
suaranya kurang realistis, game yang satu 
ini berusaha untuk tampil semewah 
permainan balapan mobil berkelas dunia 
macam F1. Apabila Anda menyukai 
permainan balap mobil, Anda tidak akan 
melewatkan permainan yang satu ini. 
Segera instal dan mainkan! 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Lisensi — : GPL 
Situes web: http://sourceforge.net/projects/ 
heroes 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.laakkonet.cjb.net/linux/ 
luola/ 


Liburan Bersama Linux 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.newbreedsoftware.com/ 
vectoroids/ 


Walaupun namanya hebat, game ini adalah 
game kecil dan sederhana. Jangan 
mengharapkan untuk mendapatkan alur 
cerita yang rumit ataupun grafis yang 
sangat bagus. Khusus untuk grafis, karena 
mempergunakan pustaka SDL, seharusnya 
bisa dibuat sangat indah. Akan tetapi, 
sepertinya pembuat game ini lebih senang 
untuk membuat segala sesuatunya menjadi 
bergoyang-goyang. Cara memainkan game 
ini sangat sederhana. Gerakkan saja ular 
pencari bonus dengan keyboard Anda. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://kxl.hn.org/ 


Bertemakan cave flying, pembuat game ini 
mengajak Anda untuk mengendarai pesawat 
berbentuk V dan harus tetap bertahan hidup 
dari berbagai hambatan. Nama yang kurang 
familiar ini didapat dari Luolalentely, cave 
flying. Game sejenis ini sangat populer di 
Finlandia, negara di mana Linus berasal. Bagi 
Anda yang telah terbiasa memainkan game 
pesawat supercanggih lengkap dengan 
desain pesawat yang bagus, game yang 
satu ini akan terlihat sangat kuno dan tidak 
menantang. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://kxl.hn.org/ 


Foto Ga 


1 # Anplatons Aotore BBG MN 5 


Game yang satu ini tergolong memiliki 
tampilan grafis yang aneh. Hampir semua 
komponen terbuat dari rangka-rangka. Tak 
terkecuali tulisan yang digunakan, bentuk 
pesawat, dan bentuk musuh. Anda harus 
menghancurkan semua musuh berbentuk 
asteroid yang berada di sekitar Anda. 
Setiap kali tertembak, musuh akan 
terpecah dalam bagian lebih kecil yang 
tetap berbahaya. Juga tetap dalam bentuk 
susunan rangka-rangka! Hancurkan terus 
sampai tak bersisa! 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://kxl.hn.org/ 


Geki2 adalah permainan tembak-tembakan 
pesawat vertikal yang cukup ringan untuk 
dimainkan. Game ini mencoba untuk 
menampilkan grafis yang bagus dan suara 
yang realistis. Sayangnya, grafis yang 
ditampilkan kurang detil dan musik yang 
diperdengarkan lebih mirip musik disko. 
Tetapi, salah satu kelebihannya adalah 
pesawat Anda sangat bebas untuk 
bergerak. Tertarik memainkannya? 
Installah! Anda tidak membutuhkan ruang 
kosong besar dan video card canggih. 


| Sisaramtre-OomOle 0 aeaMkL tan JA Meme aan 


Apabila di dalam Geki2 Anda mengendarai 
pesawat dan bergerak vertikal, maka pada 
Geki3, Anda adalah penguin yang bergerak 
horizontal sambil menembaki musuh yang 
bertebaran di mana-mana. Game ini sangat 
menarik karena disertai energy bar. 
Semakin penuh energy bar, semakin 
banyak pula energi Anda. Dan semakin 
banyak energi Anda, semakin mematikan 
pula peluru Anda. Kekurangan grafis dan 
suaranya menjadi tersembunyi karena daya 
tarik alur ceritanya. 


www.infolinux.web.id 


Permainan yang satu ini pernah kami ulas di 
InfoLINUX. Sama seperti Geki2 dan Geki3, 
saudaranya, game yang satu ini tetap 
bertemakan tembak-menembak. Bedanya, 
kali ini Anda adalah superhero yang 
menembaki musuh yang berterbangan dari 
segala arah. Anda harus menjaga pola 
gerak Anda agar tidak mudah dipelajari 
sehingga mudah dihancurkan oleh 
musuh. Tampilan pseudo 3D yang datang 
bersamanya menjadikan grafis game ini 
jauh lebih menarik dari Geki2 dan Geki3. 


InoLINUX DESEMBER 2003 4I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Liburan Bersama Linux 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://kxl.hn.org/ 


Game yang satu ini masih bersaudara 
dengan Geki2, Geki3 ataupun Spacearyarya. 
Temanya pun kurang lebih sama. Tembak 
menembak. Yang satu ini sedikitnya lebih 
matang dibandingkan dengan Geki2 
ataupun Geki3. Pembuatnya sepertinya 
sangat menyukai dan terobsesi akan 
permainan tembak menembak. Latar 
belakangnya mulai sedikit realistis dan 
mencakup pertempuran darat dan udara. 
Apabila Anda menyukai Geki3, barangkali 
Anda juga akan jatuh hati dengan yang 
satu ini. 


: GPL 
Situs web : http://www.svgalib.org/rus/zblast/ 


Lisensi 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://shelled.nutz.org/-radkade1/ 
sillypoker/ 


Inilah hebatnya Linux. Walaupun berbasis teks, Anda bisa menjumpai ratusan game yang 
berjalan di atasnya. Mulai yang sederhana dan konyol sampai yang memeras otak. Mulai 
yang hitam putih sampai yang berwarna-warni. Dan sekali lagi, semuanya berbasis teks. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.upl.cs.wisc.edu/ 
-hartmann/sweep/ 


Walaupun namanya SillyPoker dan 
slogannya adalah very silly poker game, 
permainan poker yang satu ini adalah 
permainan poker tingkat tinggi. Bahkan 
tampilannya pun sangatlah indah. Luar 
biasa sekali. Anda perlu instal game ini 
apabila Anda adalah pecinta poker. 


Lisensi — : BSD (hampir semuanya) 


Situs web : ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/games/ 


Freesweep adalah klon minesweeper 
berbasis teks yang sangat bagus. Apabila 
Anda adalah penggemar minesweeper, 
maka game ini rasanya perlu Anda instal. 
Tampilannya pun hampir sama dengan 
berbagai permainan minesweeper yang 
berbasiskan GUI. 


Lisensi — : LGPL 
Situs web : http://dolphin.openprojects.net/Omega/ 


O.| SItaragnt0-CpnOffo Pn 2 Memal 


Game yang satu ini sangatlah menarik. 
Walau tetap bertemakan tembak-tembakan 
pesawat dan pesawatnya pun hanya 
berbentuk rangka, Anda akan mendapatkan 
sensasi tersendiri ketika memainkannya. 
Musuh seakan berdatangan dengan sangat 
cepat dari luar angka dan peluru dari musuh 
terus mengincar Anda, walaupun Anda 
telah bergerak ke mana-mana. Kualitas 
suaranya pun cukup memadai. Apabila 
Anda menyenangi game pesawat, yang 
satu ini jangan pernah Anda lewatkan! 


42 InroLINUX DESEMBER 2003 


Worm 
Peteiiiptoksndokkokikokokkakiabaapikaok kaababoto ka ito kapok kakak oto Kabag 
P3 x 


camat 


Senang memainkan game-game kuno? 
Cobalah kumpulan game ini yang telah 
dimainkan oleh para veteran unix selama 
puluhan tahun. Berikut ini adalah game- 
game yang disertakan: adventure, arith- 
metic, atc, backgammon, battlestar, bcd, 
boggle, caesar, canfield, countmail, 
cribbage, fish, gomoku, hack, hangman, 
hunt, mille, monop, morse, number, pig, 
phantasia, pom, ppt, primes, guiz, random, 
rain, robots, sail, snake, tetris, trek, 


wargames, worm, worms, wump, dan wtf. 


www.infolinux.web.id 


Itaet, bei taoli ) 
#Isxesl | 
| 


|gesaseegi #3 2. 
|Begagaee, 4 Hal 03 
|Goeeeeegi Ti 
|cegagagal Mama 2 
|aegaKena| ah 
laegaKena| 


ana :| 1 


Izchak the Curator 118/11 Dx:16 Co:17 In: 18 Asi 18 Ck 
Dlv1:8 4:94041 HP: 2a7to3a Pw:190(195) AC:7 Exp:3i 


Omega adalah game eksplorasi Dungeon 
yang kompleks. Anda memiliki berbagai 
cara untuk menang tergantung pada 
berbagai aksi yang Anda ambil. Tidak perlu 
selalu mengikuti nasihat yang diberikan. 
Jalankan saja aksi Anda. Carilah skor 
tertinggi. Walau berbasiskan teks, game 
yang satu ini memakan ruang kosong 
sebesar hampir 2 MB. Luar biasa, bukan? 
Omega bukan sekadar permainan 
sederhana. Untuk memainkan Omega, 
Anda perlu menyiapkan berbagai strategi. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Lisensi — : Empire General Public License 


Situs web : ftp://locke.ccil.org/pub/esr/ 


Empire adalah game simulasi peperangan 
dalam skala besar di antara dua emperor. 
Anda harus bertarung dengan komputer. 
Walaupun berbasis teks, game yang satu 
ini cukup memeras otak. 


Game-game bawaan 
desktop 

Tidak hanya game-game lepas yang 
populer di Linux. Game-game bawaan 
desktop seperti GNOME dan KDE juga 
layak dan seru untuk dimainkan. Apabila 
Anda menggunakan salah satu dari kedua 
desktop tersebut, maka begitu diinstal, 
rata-rata Anda telah mendapatkan belasan 
game siap main. Beberapa di antaranya 
seru. Beberapa di antaranya benar-benar 
tidak menantang. 


Emulator Game 

Tidak puas dengan game-game asli yang 
berjalan di Linux? Ingin memainkan 
StarCraft? Grand Theft Auto? Atau game- 
game populer lainnya? Masih rindu dengan 
game-game Nintendo? Gunakan saja 
emulator! 


Lisensi — : GPL 

Situs web : http://www.zsnes.com 

Emulator yang satu ini, sesuai namanya, 
mengenulasikan Super Nintendo Entertain- 
ment System (TM). Dengan zsnes, yang 
memiliki banyak frontend, Anda dapat 
menghadirkan game-game super nintendo 
di dalam Linux box Anda. 


Lisensi — : lisensi MAME 
Situs web : http://x.mame.net/ 


Liburan Bersama Linux 


Transgaming WineX 


Lisensi — : TransGaming Software License 

Situs web : http://www.transgaming.com 
Transgaming WineX terbaru bisa 
mengemulasikan berbagai game-game 
Windows yang paling populer. Sebut saja 
permainan populer yang jalan di Windows, 
dan umumnya dapat didukung dengan baik 
oleh emulator yang satu ini. Termasuk di 
antaranya berbagai game yang meng- 
gunakan OpenGL ataupun Direct3D. Selain 
itu, setiap game baru yang diluncurkan 
akan segera diuji oleh Transgaming. 
Sayangnya, untuk mendapatkan yang 
terbaik dari Transgaming WineX, Anda 
perlu merogoh kocek Anda sebesar US$5 
per bulannya. 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://gnuboy.unix-fu.org/ 


Emulator yang satu ini pernah dibahas di 
InfoLINUX. Dengan sempurna dapat 
mengenulasikan berbagai game-game 
Arcade yang jalan di berbagai mesin seperti 
Z80, 6502 dan 186 uP. Senang memainkan 
game-game CAPCOM? Mainkan dengan 
emulator ini. Dengan Xmame, Anda bahkan 
tidak akan peduli dengan isu kurangnya 
game di Linux. Xmame juga dapat 
menggunakan pustaka OpenGL untuk 
tampilan yang lebih bagus. 


Emulator yang satu ini akan menghadirkan 
game boy di Linux Anda. Berbagai 
permainan game boy bisa Anda mainkan, 
apabila Anda memiliki rom-nya. Dengan 
demikian, pecinta game boy tetap dapat 
menikmati serunya bermain game di Linux. 
Emulator yang satu ini juga tidak terlalu 
susah untuk dimainkan. Bahkan, interface 
untuk emulator ini pun cukup beragam. Dari 
command line interface sampai graphical 
user interface. 


Multimedia di 


Linux 


aru saja menginjakkan kaki di kantor, 

Anda sudah dipusingkan dengan 
masalah-masalah sepele yang menguak 
ke atas permukaan. Anda jenuh akan 
rutinitas sehari-hari? Mengapa Anda tidak 
menikmati hiburan yang sudah disediakan 
Linux dalam sistem operasinya? Atau 
mungkin Anda belum mengetahui hiburan 
seperti apa yang dijanjikan Linux. 

Untuk mendengarkan alunan lagu 
favorit di Linux Anda bisa menggunakan 
X MultiMedia System atau lebih populer 
dengan singkatan XMMS. Tidak hanya 
mendengarkan musik saja yang bisa 
dilakukan XMMS, XMMS juga bisa 
menjalankan file dalam format VCD. 


Sebuah catatan untuk aplikasi XMMS di 
Red Hat 9, format MPEG 1 / 2 audio layer 
3 (MP3) sudah dihapus Red Hat Inc. dari 
aplikasi XMMS yang berjalan di Red Hat 9, 
karena masalah paten. Meskipun demikian, 
Anda masih bisa mendengarkan alunan 
musik dalam versi lain, WAV atau Ogg 
misalnya. Dan X MultiMedia System 
mampu melakukan proses encode dan 
decode file MP3 lama Anda. 

Khusus untuk VCD player, banyak VCD 
player lainnya yang bisa Anda temukan di 
jagad ini. Sebut saja MTV, MpegTV Player 
(http://www.mpegtv.com/download.htm)), 
Xtheater (http://xtheater.sourceforge.net/), 
dan lainnya bisa Anda gunakan untuk 


www.infolinux.web.id 


memutar DVD, VCD, ataupun format 
lainnya dengan baik. 

Banyaknya aplikasi multimedia di Linux 
membuat kami membatasi pembahasan 
multimedia di Linux kali ini. Aplikasi 
multimedia yang kami ulas kali ini adalah 
aplikasi yang mampu menjalankan aplikasi 
dalam format DVD. Meskipun demikian, 
tiga dari empat aplikasi DVD yang kami 
ulas juga mampu menjalankan format 
VCD. Berikut kami jelaskan beberapa 
aplikasi multimedia yang bisa Anda 
nikmati di Linux. Pilihan pun kami 
kembalikan ke Anda. Karena boleh jadi 
selera pembaca A dengan pembaca B 
tentang hal itu berbeda. 


InroLINUX DESEMBER 2003 43 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Liburan Bersama Linux 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://xinehg.de/ 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.mplayerhg.hu/homepage'/design6/news.html 


11, Programs  Favortes Seting Desktoo “4 KM ap | | 


seldi| 3 


http://xine.sf.net 


& DVD film Matrix dan lainnya sukses diputar Xine 


Xine merupakan VCD dan player DVD yang paling capable di Linux. 
Kapabilitas Xine ditunjukkan dengan dapat menjalankan semua jenis 
file DVD yang tidak terenkripsi. Xine dapat dengan mudah 
dioperasikan, mendukung plug-in dalam codec terbaru, baik itu 
kode sumber terbuka maupun tertutup dan penambahan fungsi 
yang sangat mudah. 

Xine hanya mendukung penggunaan DVD yang tidak terenkripsi 
secara langsung, tetapi mendukung DVD yang terenkripsi yang 
plug-in-nya dibuat oleh pihak ketiga. Status plug-in pihak ketiga itu 
memang masih dalam perdebatan, tetapi pencarian dan instalasinya 
cukup mudah dilakukan. Untuk pencarian dan instalasi plug-in pihak 
ketiga tersebut, Anda bisa memanfaatkan mesin pencari nomor 
satu di dunia, Google. Niscaya Anda akan diberikan banyak link ke 
plugin-plugin pihak ketiganya Xine. 

Xine bisa Anda gunakan menjalankan mpeg-1 dan mpeg-2, DVD 
(yang tidak tereknripsi), VCD, SVCD, MOV, WMV, MP3, dan file- 
file AVI (yang menggunakan codecs Win32) dengan sinkronisasi 
audio dan video. 

Apabila Anda menggunakan Xfree86 4.x, tentunya yang 
mendukung video card, Anda bisa berpindah dari screen standar ke 
full screen dan sebaliknya dengan amat mulus. Apabila video card 
tidak didukung atau versi Xfree86 berbeda, Xine masih dapat 
menampilkan screen default-nya. 

Kekurangan Xine saat ini, Xine belum mendukung menu DVD 
secara langsung. Walaupun demikian, Anda masih bisa 
menggunakan plugin dvdnav (http.://prdownloads.sourceforge.net/ 
dvd-). 

Khusus untuk Xine, ia merupakan aplikasi yang biasanya 
disertakan dalam CD distribusi Linux seperti Red Hat atau Man- 
drake. Dengan demikian, Anda yang penasaran ingin mencoba 
player dengan kemampuan beragam ini bisa dengan mudah 
mencoba dan menggunakannya tanpa harus repot melakukan 
download. 


44  InroLINUX DESEMBER 2003 


3 EA emo ec ameTyar 1 


& MPlayer menjadi player pilihan yang mendukung multiformat. 


MPlayer bisa dibilang VCD/player DVD terbaik saat ini. MPlayer 
mampu menjalankan file-file MPEG, VOB, AVI, VIVO, ASF/WMV 
dan OT/MOV. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menjalankan file 
Windows Media PLayer versi terakhir. Banyaknya format file yang 
didukung Mplayer membuat player ini bisa Anda gunakan untuk 
menonton VCD, SVCD, DVD, 3ivx, bahkan DivX. 

Mplayer juga mendukung format X11, Xv, DGA, OpenGL, 
SVGAlib, fbdev, dan Aalib. Tidak hanya itu, Mplayer bahkan 
mendukung beberapa kartu grafis /ow-leve/ keluaran Matrox, 3Dfx, 
dan Radeon. 

Player yang dikembangkan menggunakan bahasa C ini bagai 
one stop shop untuk semua player film. Lalu yang menjadi 
pertanyaan, banyaknya dukungan yang diberikan MPlayer apakah 
mempengaruhi kinerja yang diberikannya? Ternyata tidak 
mempengaruhi kinerjanya sama sekali. Hanya saja, ada sebuah 
catatan tentang Mplayer, player ini membutuhkan sistem yang 
'cukup' untuk bisa bekerja dengan baik. Paling tidak, Anda mesti 
menggunakan spesifikasi di atas Pentium II 500 MHz. 

DVD yang terenkripsi didukung MPlayer dengan menggunakan 
library libcss dan library libdvread untuk mendukung Chapter 
(opsional). Tetapi, tidak berbeda dengan player lainnya, Mplayer 
secara langsung juga tidak mendukung DVD yang terenkripsi. 
Berbeda dengan Xine, Mplayer tidak mendukung plug-in pihak 
ketiga. Jadi, yakinkan library yang dibutuhkan sudah terinstal 
sebelum Anda melakukan kompilasi plug-in. Secara default, hasil 
kompilasi MPlayer tidak berbentuk GUI. Walaupun, Anda masih 
bisa melakukan instalasi yang hasilnya berbasis grafis. 

MPlayer sempat disertakan dalam salah satu versi Mandrake 
Linux. Tetapi di versi paling akhir Mandrake, Anda sudah tidak lagi 
menemukan Mplayer. Mandrake Linux 9.2 lebih memilih 
menyertakan Xine dan Totem sebagai DVD player-nya. Meskipun 
demikian, popularitas Mplayer di dunia multiplayer tetap tidak 
terkalahkan. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


VideoLAN Client 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.videolan.org 


Liburan Bersama Linux 


Lisensi — : GPL 
Situs web : http://www.dtek.chalmers.se/groups/dvd 


WdcoLAN Chent 0.5.0 (Wins? wrerinca) 


“p1mO1gya 
ek Dag Nasen:e #0 1 Sa 


Motmarer| 31 BB Op 2 0D | Bunc-te-| Gnoma.. | Gjnean | Mrawar..| Svdow.(D vena. (HOWZ 200 
& Tidak hanya PC, VideoLAN juga hadir untuk peranti genggam 


VideoLAN Client merupakan bagian dari proyek VideoLAN, sebuah 
solusi full MPEG-2 untuk klien dan server. Meskipun sebutannya 
VideoLAN Client, tetapi Anda masih bisa menggunakan player ini 
standalone. VideoLAN bisa dibilang sebagai player DVD yang dapat 
berjalan di multi-platform. Sebut saja Windows, BeOS, Mac OS, 
FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, ONX, dan beberapa distribusi 
Linux seperti Red Hat, Mandrake, dan lainnya. 

Untuk video output, VideoLAN mendukung X11, XvVideo, 
SDL, dan DirectX. GTK -, GNOME, KDE, dan Ot merupakan 
front-end yang didukung VideoLAN. Sementara untuk audio, 
VideoLAN mendukung format OSS, ALSA dan ESD. VideoLAN 
Client menggunakan library libdvdcss, sebuah library yang 
didesain khusus untuk mengakses DVD tanpa harus ada proses 
dekripsi. Library libdvdcss dikembangkan oleh tim 
pengembangan VideoLAN menggunakan kode DeCSS asli 
sebagai referensinya. 

Menjalankan film DVD menggunakan VideoLAN Client sangat 
menyenangkan, karena player DVD ini sama sekali tidak 
terpengaruh dengan sinkronisasi audio. Ketika Anda 
menjalankan VideoLAN dengan tampilan default, Anda bisa 
mengubahnya ke tampilan full screen hanya dengan menekan F. 
Semua itu dilakukan VideoLAN dengan mulus dan cepat. 

Navigasi VideoLAN Client juga relatif mudah, apalagi 
VideoLAN dilengkapi dengan tombol Stop, Pause, Forward, dan 
lainnya. Player DVD ini juga bisa Anda fungsikan untuk 
menjalankan film VCD. 

Sayangnya, VideoLAN Client tidak mendukung menu DVD, 
sehingga Anda hanya bisa melihat film dan Anda tidak dapat 
mengakses item tertentu. Aplikasi ini juga harus dilengkapi 
dengan banyak library (kurang lebih 10 library) dan player untuk 
encoding dan decoding plus beberapa depedensi tambahan. Jika 
mau dibandingkan dengan player DVD lainnya, seperti Xine atau 
MPlayer, VideoLAN masih berada di bawahnya. 


www.infolinux.web.id 


THE CORRUPTOR 


& Dari kode sumber Ogle-lah banyak dikembangkan player-player multimedia 


Ogle merupakan player pertama yang mendukung menu DVD dan 
navigasinya. Kode-kode yang digunakan Ogle kini juga digunakan 
pluginXine. Tidak berbeda dengan VideoLAN Client dan Mplayer, Ogle 
juga menggunakan library libcss dan libdvdread untuk proses decoding 
dan pembacaan DVD. Sementara, fitur MPEG decoder digunakan 
untuk akselerasi dengan processor MMX dan beberapa dekoder MPEG. 

Ogle bisa Anda jalankan langsung dari sebuah shell, tetapi Anda 
juga bisa menjalankannya di mode grafis. Jika mau dibanding- 
bandingkan dengan VideoLAN, untuk mode grafis, Ogle tampak 
lebih padat dan memiliki fungsionalitas yang lebih baik. 

Apabila Anda termasuk pengguna pertama Ogle, Anda bisa 
memulainya dengan menu DVD yang ada di Ogle. Untuk 
navigasinya, Anda bisa menggunakan mouse. Dan sampai saat ini 
navigasi menggunakan mouse masih merupakan navigasi yang 
mudah. Untuk mode tampilan di Ogle, Anda juga bisa melakukan 
perubahan dengan cepat dan mulus. 

Ogle merupakan player yang hanya bisa menjalankan format 
DVD. Singkatnya, apabila Anda hanya ingin memutar film DVD 
atau apapun dalam format DVD, Anda bisa menggunakan Ogle. 
Tetapi, apabila Anda juga ingin memutar film dalam format lain, 
tentu bukan Ogle jawabannya. Meskipun demikian, kita mestinya 
bersyukur karena Ogle merupakan bagian dari open source. Karena 
dengan begitu pengembang-pengembang DVD lain bisa 
memanfaatkan kode sumber milik Ogle. 


KESIMPULAN 


Sebagai sebuah kesimpulan, memutar DVD menggunakan 
sistem operasi favorit Anda dapat Anda lakukan dengan 


mudahnya. Player-player yang kami ulas kali ini merupakan 
player yang banyak pendukung dan banyak digunakan. Semoga 
dengan ulasan ini Anda sudah tidak kebingungan dalam memilih 
atau bahkan menjalankan format DVD atau VCD yang ada. 


InoLINUX DESEMBER 2003 45 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mudah, Bermigrasi ke Linux 


Tidak berbeda dengan firma atau perusahaan hukum, perusahaan media 
merupakan perusahaan yang lebih mudah mengimplementasikan Linux. 


Tidak percaya? 


ertempat di Jalan Proklamasi 72, 

kami bertemu dengan IT Manager 

PT Tempo Inti Media (kelompok 
Tempo Media), Tbk. Handy Dharmawan 
dan lima orang stafnya. Buat Anda yang 
berlangganan majalah mingguan Tempo 
mungkin ngeh dengan perjalanan sejarah 
majalah ini. 

Sempat mengalami pembredelan selama 
dua kali tidak membuat surut para pendiri 
dan pemilik Kelompok Tempo Media 
(KTM). Tahun 1994, Tempo dibredel untuk 
kali kedua oleh penguasa negeri waktu itu. 
Jiwa menulis yang ada di dada para 
manajemen KTM membuat mereka 
menelorkan informasi berbasis web, Tempo 
Interaktif, di tahun 1996. Sejak pembuatan 
Tempo Interaktif itu pula, TI di KTM 
kembali bergeliat. Geliat TI di KTM dimulai 
dengan pembuatan situs Tempo Interaktif. 

Gunjang-ganjing reformasi yang 
berhembus ke seluruh pelosok negeri, pada 
tahun 1998, membuat majalah Tempo 
kembali beredar di pasar. Terbitnya kembali 
majalah Tempo membuat TI di KTM 
semakin berkembang. 

Sejak tahun 1998 itu pula TI KTM 
memikirkan bagaimana memanfaatkan TI 
di lingkungan media. Mereka memulainya 
dengan mengembangkan aplikasi 
keredaksian berbasis web. Aplikasi itu 
sendiri dikembangkan menggunakan PHP 
dan MySOL yang dijalankan di Intranet 
KTM. Aplikasi workflow keredaksian yang 
dibuat TI KTM meliputi rapat 
perencanaan, penugasan reportase, 
penulisan, sampai ke bagian kreatif dibuat 
berbasis web. Waktu itu platform yang 
digunakan adalah FreeBSD. Di tahun 
2000, aplikasi tersebut di-porting ke 
Linux. Red Hat Linux 6.2 merupakan 
distro yang dipilih TI KTM. “Waktu itu 
kami masih menggunakan Red Hat Linux 
6.2,” kata seorang staf TI KTM. 

Sebelum FreeBSD dan Linux masuk, 
KTM masih menggunakan platform 


46  InroLINUX DESEMBER 2003 


Windows NT. Mengapa demikian? Menurut 
staf TI KTM, Toto, waktu itu Operating 
System (OS) yang paling populer adalah 
Windows NT dengan segala macam 
kemudahan yang ditawarkannya. 
Karenanya, TI KTM menggunakan 
Windows NT sebagai platform guna 
menjalankan mail server-nya. 

Lama kelamaan, TI KTM merasa 
banyak investasi yang harus dilakukan 
KTM kalau menggunakan Windows NT. 
“Tetapi lama-kelamaan, namanya pakai NT 
kita membutuhkan investment software 
yang mahal. Akhirnya, kita memutuskan 
beralih ke varian Unix diawali dengan 
menggunakan FreeBSD. Dengan 
menggunakan FreeBSD, yang dilanjutkan 
dengan penggunaan Linux, kita bisa 
menghilangkan cost untuk beli software 
dan lisensinya. Tidak hanya itu, beberapa 
referensi yang kita dapat juga menyebut- 
kan bahwasanya stabilitas yang dijanjikan 
Linux sangat baik,” kata Toto. 


Komentar manajemen 

Ketika implementasi sistem, baik yang 
berbasis Windows maupun Linux, 
manajemen KTM bisa dibilang tidak 
mengetahui hal itu. Sama halnya dengan 
manajemen-manajemen di perusahaan lain, 
mereka baru akan bertanya ketika sistem 


Tidaim- StyleBook - Logout - Majalah - TNR - TEBI - TI. Koran 


F Intranet LAMA 
Majalah TEMPO teport - Oto Kritik - Chating - Foto TEMPO- Data Elektronik - PDAT - Pendidikan 
2 Search Korantempo.com - Katalog buku - Search Tempo 71 - 94 


MajalahTempo F3 DO TER H3 
IL My Tempo | 


03 Buku — O1Dec 08Dec 15Dec 
“Archive Previous Now Nov Nov Now P: 
2003 Dho3 Dona 2003 Baudad 2003 2003 2003 


EORDENTAT Hanya Untuk Ketutakan Item Redaksi TENIPO 
$'Alur Perencanaan 
r 


p Penugasan p Reportase 


& Workflow keredaksian majalah Tempo 


www.infolinux.web.id 


Logout - StyicBook “klaim. TNR -TI - Koran - Majalah - Help - Admin 
Foto TEMPO . Data Elektrorik . PDAT . Antar Kita. Chating. Password - Undangan 
Narasumber “Serbaguna . Pendidikan. Search Korantempo.com Search Tempo 71 - 94 
Katalog buku 


7003 


T2B05BKUBI 22 


Tempo 
ews Room 


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ang Sep 
12345678901 121341516 7 1819 


Bidang Semua 2) 
BERITA 


Nov Dec 


(Home) 
(Masukin Berita ) 
| Cari Berita) 
(Kirim Usulan ) 
(Usulan ) 
(Penugasan ) 
(Reportase) 


(Nilai Reporter) 
(Nilai Pengetik) 


REPORT ARTIKEL 
TPer DAY) 
(Per MONTHJ 
( Kontribusi) 


yang ada tidak berjalan atau sedang 
mengalami gangguan, misalnya. 

Kalau mau jujur, banyak perusahaan 
mulai menggunakan Linux karena 
disebabkan hadirnya sebuah Undang- 
undang yang mengatur tentang Hak atas 
Kekayaan Intelektual (HaKI). Tetapi, 
implementasi Linux di KTM, untuk server, 
justru sudah berlangsung jauh sebelum 
undang-undang bersangkutan di 
sosialisasikan. Ramainya orang yang 
berbicara tentang UU No. 19 tahun 2002 
itu dan jatuhnya palu pengesahan 
pemerintah tentang undang-undang 
tersebut, membuat manajemen KTM 
menginstruksikan migrasi juga dilakukan 
dilingkungan desktop-nya. Mengingat biaya 
yang akan dikeluarkan akan membengkak 
jika mereka tetap menggunakan platform 
Microsoft. Lebih-lebih, manajemen KTM 
telah mengetahui, ternyata Linux sudah 
diimplemtasikan TI KTM di lingkungan 


Tempo 
News Room 


Jan Feb Mar Apr May Jun Jd At 
123456759012 B4 


Media TNR 


(Nila Reporter) 
(Nias Pengotik) agroe Aceh Darussalam, Abdulah Puteh terhadap 
DPR, kembali digelar di Pengadilan Negeri 


REPORT ARTIKETL Jak 


as Wayan dan Sarjiy 
enpasar kepada PN 


.dap PT Tempo Inti Media dan tujuh 
elara (21/10). Sidang dimulai 


& Tampilan Tempo News Room 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


& Linux ditempatkan di tiga server ini untuk berbagai keperluan 


server. Yang kali pertama dilihat 
manajemen KTM, berkaitan dengan UU 
HaKl, tentu cost yang dibutuhkan untuk 
implementasi TI di kelompok Tempo Media 
itu. “Implementasi Linux di server sudah 
10046 kita lakukan, sedangkan 
implementasi Linux di end-user masih 
dalam proses,” kata Wawan. 

TI KTM tentu tidak sembarangan dalam 
melakukan migrasi ke platform Linux. 
Mereka memutuskan, hanya pengguna 
yang memungkinkan saja yang bisa segera 
dimigrasikan ke Linux. “Ya pakai Linux 
untuk end-user yang memungkinkan,” kata 
Handy. 

Rasa senang pun terbersit di wajah 
manajemen KTM melihat TI mereka sudah 
melakukan migrasi di lingkungan server 
“Wah, teryata kita bisa nih implementasi 
alternatif selain Windows. Apalagi cost 
yang ditawarkan Linux jauh lebih murah,” 
jelas Wawan meniru ungkapan manajemen 
KTM. 

Walaupun demikian, menurut Wawan, 
manajemen tidak memberi batas waktu 
tertentu untuk implementasi desktop Linux. 
Karenanya, instruksi migrasi di lingkungan 
desktop disambut dengan baik oleh TI 
KTM. TI KTM kemudian segera melakukan 
sosialisasi penggunaan desktop Linux 
kepada seluruh karyawan KTM, terutama 
para redaksinya. Wawan, sebagai orang 
yang paling bertanggung jawab di bidang TI 
KTM, menegaskan bahwasannya mereka 


tidak bisa melakukan migrasi ke desktop 
Linux secara frontal. Sebab, kebijakan 
manajemen KTM untuk implementasi Linux 
di sana, tidak menggunakan jasa pihak 
ketiga. Singkatnya, TI KTM harus 
melakukan sosialisasi, training, dan lainnya 
yang berkaitan dengan implementasi Linux, 
sendirian. 


Distro Pilihan 

Red Hat sebagai distro yang digunakan TI 
KTM bervariasi untuk versinya. Awalnya, 
semua Red Hat yang ada di KTM masih 


Linux dalam Dunia Kerja 


KA 


Heriyadi 


versi 6.2. Kini, Red Hat yang digunakan 
oleh Koran Tempo sudah menjadi versi 9, 
sedangkan untuk majalahnya masih 
menggunakan Red Hat 6.2. Ketika ditanya 
mengapa menggunakan Red Hat tidak 
distro lain, salah seorang staf IT Tempo 
mengatakan mereka lebih familiar dengan 
Red Hat dibandingkan yang lain. “Kita juga 
pernah mengikuti pelatihan Linux dan dalam 
pelatihan itu kita hanya dikenalkan Red 
Hat,” tambah Handy. 

Red Hat terlihat tidak begitu konsisten 
dengan aplikasi yang ada di masing-masing 


Sejarah Singkat PT Tempo Inti Media 


Pada tahun 1971, sejumlah wartawan muda sepakat untuk mendirikan Majalah 
Berita Mingguan TEMPO. Di antaranya Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bur 
Rasuanto, Christianto Wibisono, Yusril Djalinus, dan Putu Wijaya. 


Pada 6 Maret 1971, merupakan nomor perdana majalah TEMPO. TEMPO kali 
pertama diterbitkan oleh PT Grafiti Pers. Dalam perjalanannya, TEMPO sempat 
beberapa kali dibredel. Pembredelan pertama TEMPO terjadi di tahun 1982 dan 
TEMPO tidak terbit selama dua bulan. Pembredelan kedua berlangsung di tahun 
1994. Pembredelan kedua yang dialami TEMPO itu berlangsung selama kurang lebih 


4 tahun. 


Pembredelan tidak membuat surut para pendiri TEMPO dalam menginformasikan 
berita-berita terkini. Terbukti, di tahun 1996, mereka membuat TEMPO Interaktif 
(media berita di Internet). Tahun 1998 merupakan tahun bangkitnya kembali TEMPO 


di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 


Kini, TEMPO memiliki visi, manjadi acuan dalam proses meningkatkan kebebasan 
rakyat untuk berpikir dan mengutarakan pendapat, serta membangun suatu 
masyarakat yang menghargai kecerdasan dan perbedaan pendapat. 


Produk dari PT Tempo Inti Media, majalah berita mingguan (TEMPO), majalah 
TEMPO versi bahasa Inggris (Tempo English Edition), Harian Umum (Koran Tempo), 
media berita di Internet (Tempo Interaktif), pusat peliputan berita (Tempo News- 
room), Pusat Data & Analisa Tempo (PDAT), dan percetakan (TEMPrint). 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX DESEMBER 2003 47 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux dalam Dunia Kerja 


versi. Maksudnya, ketika Red Hat versi 7.3 
misalnya sebuah aplikasi A berada di CD 
pertamanya, tetapi begitu dilihat versi 
selanjutnya aplikasi A justru berada di CD 
kedua atau ketiga. Mengantisipasi 
ketidakkonsistenan Red Hat tersebut, TI 
TEMPO melakukan atau mencari informasi 
yang berkaitan hal itu di Internet dan forum- 
forum Linux. 

Linux di KTM berjalan di Web Server, 
Mail Server, Proxy Server, dan File Sharing. 
Semua implementasi Linux yang terjadi di P. 
TEMPO hasil kerja keras TI di sana. Artinya, 
mereka sama sekali tidak menggunakan 
jasa pihak ketiga. Dan total SDM TI di 
TEMPO berjumlah 18 orang. Jumlah itu 
kombinasi dari operator, technical support, 
programmer, system administration, dan 
seorang manager bagian. 


Heriyadi 


& Handy Dharmawan bersama staf TI Kelompok Tempo Media 


Untuk end user yang ada di TEMPO pekerjaannya hanya sebatas mengetik yang sementara ini masih berjalan di 
dibagi menjadi dua bagian, redaksi dan laporan dan sejenisnya yang tidak terlalu Windows sementara ini belum akan kami 
nonredaksi. Redaksi adalah bagian pertama kompleks,” kata Handy. migrasikan,” kata Handy. Dan mereka yang 
yang menjadi target migrasi pertama TI Yang menjadi hambatan TI KTM saat masih menggunakan aplikasi tersebut 
KTM. “Yang menjadi sasaran pertama ini, masih banyak aplikasi yang dijalankan menjadi sasaran berikutnya. Target TI KTM 
program Linux adalah redaksinya. Karena menggunakan aplikasi yang sampai saat ini untuk hal tersebut selesai pertengahan 
aplikasi yang berkaitan dengan mereka belum bisa berjalan di Linux. “Aplikasi 2004. Kita tinggu saja!A 
(redaksi) berbasis web. Dan nature berbasis Visual Basic, Foxpro, dan lainnya Heriyadi (heriyadi@infolinux.co.id) 


Skema Jaringan Kelompok Tempo Media 


Frame Relay 
Lintas Artha 
256kbps LeasedLine 
Lintas Artha 
128 kbps 


£ Ss | | : (Internet) 


Server KebayoranCenter 


Koran Tempo 
£ je. "0 
Es Leased line TELKOM 128 kbps 


N, 
3 


Proklamasi 
Leased line TELKOM 128 kbps 


wu 


3 , iber Optic 
. 1 | 
Client / (as, P, 
5 " J Client 
- 


N 


48  InroLINUX DESEMBER 2003 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Seminar dan Workshop 
InfoLINUX 


Pp ada hari Kamis, 16 Oktober 2003 dilanjutkan dengan hari 

Senin dan Selasa, 20 dan 21 Oktober 2003, InfoLINUX 
bekerja sama dengan Sarana Sukses Teknologi Informasi (SSTIi) 
mengadakan seminar dan workshop di Mandarin Oriental Hotel 
dan Cyber Building Jakarta. 

Seminar dengan tema “Linux sebagai Teknologi Pilihan untuk 
Membangun Aplikasi Enterprise” menghadirkan beberapa 
pembicara, baik dari kalangan praktisi maupun pengambil 
kebijakan. Sebut saja Muhammad Aulia Adnan seorang konsultan 
hukum yang concern menyosialisasikan UU No. 19 tahun 2002 
tentang Hak Cipta. 

Dari kalangan vendor, hadir sebagai pembicara Betti 
Alisjahbana, Presiden Direktur IBM Indonesia, Hasnur Ramadhan, 
mewakili Oracle Indonesia, Agus Setyabudi dari SSTi, dan Frans 
Thamura dari Intercitra. Pada kesempatan yang sama, Pemimpin 
Redaksi /nfoLINUX juga hadir membawakan presentasi tentang 
“Linux sebagai Infrastruktur Dasar Aplikasi Enterprise”. Peserta 
yang hadir di acara tersebut berjumlah kurang lebih 90 orang. 

Sementara itu, workshop diadakan dengan tema “Membangun 
Aplikasi Enterprise Menggunakan J2EE pada Platform Linux”. 
Dalam workshop tersebut hadir sebagai pembicara tim dari SSTi. 
Workshop diikuti oleh 38 orang yang bergelut di dunia T.A 


SisFo Kampus 


Pp royek pengembangan aplikasi berbasis open source ternyata 
tidak hanya diminati kalangan luar. Di Indonesia pun banyak 
orang yang mau berkecimpung di dalamnya. Beberapa distribusi 
Linux pun telah lahir dari tangan-tangan dingin orang Indonesia. 
Dan itu semua bebas digunakan oleh siapa saja. 

Selidik punya selidik, ternyata tidak hanya distro saja yang 
dikembangkan anak bangsa. Salah satu yang dikembangkan 
anak bangsa adalah SisFo Kampus. SisFo Kampus adalah Sistem 
Informasi Manajemen Kampus Indonesia. SisFfo Kampus 
ditujukan untuk mengelola Sistem Informasi Kampus, dalam hal 
ini adalah perguruan tinggi di Indonesia. 

SisFo Kampus memiliki lisensi GNU/GPL (General Public 
License). Dengan demikian SisFo Kampus dapat dipergunakan 
dan dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan azas GNU/GPL. 
Sebagai catatan, karena SisFo Kampus termasuk dalam aplikasi 
open source, maka source-nya dapat di-download dengan 
bebas. 

SisFo kampus 0.1.1 beta merupakan SisFo kampus pertama 
yang dipublikasikan ke khalayak umum. Kini, versi SisFo kampus 
sudah menginjak 0.8. 

SisFo kampus dikomandani oleh E. Setio Dewo. Setio tidak 
sendiri, dia ditemani Andreas Birowo yang bertindak selaku 
marketing SisFo Kampus. Semua informasi tersebut kami 
dapatkan dari web SisFo Kampus (www.sisfokampus.net)A 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


KPLI Bali 


5 ali sebuah daerah yang banyak dikunjungi wisatawan 
mancanegara ini ternyata juga memiliki komunitas Linux. 
Balinux (http://www.balinux.or.id/balinux/html/index.php) begitu 
nama khas Kelompok Pengguna Linux Indonesia (KPLI) di daerah 
Bali. Tampaknya aktivitas Balinux tidak terpengaruh dengan 
meledaknya bom yang meluluhlantakan beberapa daerah di Bali 
itu. 

Apa yang akan Anda dapatkan dari web Balinux ini? Di web- 
nya, Anda akan mendapatkan informasi mengenai Linux dan Open 
Source, IT, Info lowongan kerja, dan lainnya. 

Tergambar melalui web-nya, sudah banyak aktivitas yang 
dilakukan Balinux dalam menyosialisasikan Linux di Pulau Dewata 
itu. Salah satu cerminnya, kerja sama yang terjalin antara Balinux 
dengan salah satu radio di Bali. Balinux mengajak para Linuxer 
dan masyarakat IT Bali untuk berdiskusi seputar 
perkembangan IT di Bali. Hebatnya, acara talkshow 
interaktif itu menyediakan nomor khusus yang disediakan 
gratis. 

Tampilan utama Balinux tidak berbeda dengan web KPLI 
daerah lain. Di halaman utamanya dibagi menjadi tiga bagian. 
Tetapi, begitu Anda masuk ke halaman dalam, templater berubah 
menjadi dua bagian. Mungkin, di antara pengurus KPLI-KPLI 
tersebut sudah ada diskusi tentang template yang tetap untuk 
semua web komunitas Linux di Indonesia itu. 


Linux GAUL! 2003 


PLI Jakarta mengadakan Linux GAUL! 2003, “Produktif 
bersama Linux" dan DebianConference. Linux GAUL! 2003 
berisi TalkShow Aplikasi Kantor di Linux dan Seminar OpenOffice. 

Linux GAUL! 2003 akan diselengarakan pada tanggal 20 
Desember 2003 di Milenia Net Cafe, Pasaraya Grande Basement 
2 East Tower, Jl. Iskandarsyah 2 Jakarta Selatan. Telp. (021) 
722-7541. Linux GAUL! 2003 akan berlangsung mulai jam 10.30 
sampai 15.00. Biaya registrasi Rp50.000 (umum) dan Rp30.000 
(mahasiswa). 

Sedangkan DebianConference direncanakan dilaksanakan pada 
tanggal 13 Desember 2003, jam 10.00 sampai 14.00 di Universi- 
tas Indonesia, Depok. DebianConference akan berisi Seminar UI -- 
Debian, Seminar LTSP Debian, dan Seminar Remaster Knoppix. 
Biaya registrasi Rp75.000 (umum) Rp50.000 (mahasiswa / 
anggota KPLI Jakarta). DebianConference terselenggara atas 
kerjasama KPLI Jakarta dengan Fasilkom UI. 

Untuk pendaftaran Anda bisa melakukan transfer biaya sesuai 
dengan acara yang Anda ingin ikuti ke Rekening BCA Warung 
Buncit 552-009-91-50 a/n Anjas Hendra. Untuk keterangan lebih 
lanjut, Anda bisa menghubungi telepon (021) 885-3537. 

Secara singkat Linux GAUL! 2003 ditujukan bagi kalangan 
bisnis, sedangkan DebianConference lebih ditujukan bagi siapa 
saja yang senang ngoprek Linux. Walaupun bukan sebuah 
kesalahan mengikuti kedua acara tersebut.A 


InroLINUX DESEMBER 2003 49 


Membuat Presentasi dengan Impress 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Presentasi 
dengan Impress 


Punya ide barangkali ada hal yang luar biasa. Akan tetapi, bisa 
menyampaikan suatu ide akan jauh membuat ide tersebut lebih berguna. 


agaimana menyampaikan ide bukan 

perkara gampang. Salah satu 

caranya adalah dalam bentuk 
tertulis dan kemudian mempresentasikan- 
nya. Salah satu alat bantu presentasi yang 
handal adalah OpenOffice.org Impress, 
aplikasi presentasi yang kompatibel dengan 
Microsoft PowerPoint. 

Dengan Impress, Anda dapat membuat 
presentasi dengan mengikuti berbagai 
template yang telah disediakan. Walau 
demikian, Impress juga dapat digunakan 
untuk membuat presentasi dari nol. 
Presentasi dapat dibuat menjadi lebih 
menarik dengan penambahan berbagai 
objek. Dan pada akhirnya, presentasi yang 
Anda buat dapat dengan mudah diekspor 
ke format PDF ataupun disimpan sebagai 
halaman web. Semua hal tersebut dapat 
Anda lakukan dengan mudah. 


Presentasi menggunakan 
template 
OpenOffice.org Impress menyediakan 
beberapa template yang dapat digunakan 
sebagai contoh desain untuk presentasi 
Anda. Dengan menggunakan template 
yang telah disediakan, pembuat presentasi 
tidak perlu pusing memikirkan desain. 
Cukup klik sana, klik sini, tulis beberapa ide, 
dan sebuah presentasi yang indah telah 
dihasilkan. 

Pada saat impress dijalankan, secara 
default, sebuah wizard akan ditampilkan 


Type 
CC Empty presentation 


€ Eromtemplate 


(C Open existing presentation 


Intoducing 8 New Product 
PF Breview 
IT Donetshow this dialog again 


(He. | 


Help | Cancel | 


untuk Anda. Pilihlah From template pada 
pilihan yang tersedia. Setelah itu, pilihlah 
template yang diinginkan dari combobox 
yang tersedia. Apabila Anda mengaktifkan 
check pada bagian Preview, maka 
tampilan dari template terpilih akan 
ditampilkan. 

Setelah itu, kliklah tombol Next. Anda 
memasuki langkah kedua. Di sini, Anda 
dapat memilih desain s/ide dan media 
output. Untuk media ouput, Anda dapat 
memilih media yang sesuai dengan 
kebutuhan. 

Klik sekali lagi pada tombol Next akan 
membawa Anda ke langkah ketiga, di 
mana Anda dapat memilih efek untuk 
transisi slide. Efek transisi slide adalah efek 
yang akan ditampilkan pada saat anda 
berpindah dari slide satu ke slide lainnya. Di 
langkah ketiga ini pula, Anda dapat 
membuat presentasi berjalan sendiri dengan 
pengaturan durasi waktu tertentu. Hal ini 
akan sangat berguna apabila Anda yakin 
akan waktu yang digunakan untuk 
mempresentasikan ide Anda. Presentasi 
akan kelihatan sangat profesional karena 
Anda bahkan tidak berpindah slide secara 
manual. Namun, apabila persiapan tidak 
matang, maka fasilitas ini akan menjadi 
senjata makan tuan. 

Next, langkah keempat. Anda diminta 
untuk mengisikan beberapa informasi 
seputar slide presentasi dan Anda. Dan 
terakhir, langkah kelima, Anda akan 


AutoPllot Presentation (Recommendation of a Strategy) 


Seleotaslide design 


VAN Meta 


PE: Recommendation ora Strategy 


(eorginat 
(Dark Blue with Orange 


Select an output medium 
@ Original C Sereen 


CC Overheadsheet — C Slide 


C Paper 


Help | Ganosi | seBaek | Create | 


diberikan untuk menampilkan halaman- 
halaman tertentu. 

Sebuah presentasi sederhana telah Anda 
hasilkan. Anda dapat mengubah tulisan 
yang ada di dalam template. Anda juga 
dapat menambahkan slide atau menghapus 
slide yang telah dibuat. 


Presentasi manual 

Mencontoh template yang tersedia 
mungkin akan menjadikan waktu 
pembuatan presentasi menjadi singkat. 
Namun sayangnya, terkadang template 
presentasi tidak mencerminkan sesuatu 
yang ingin kita presentasikan. Memaksa 
tentunya akan membuat presentasi yang 
dibuat menjadi lucu. Solusinya, buat sendiri 
desainnya. 

Pada wizard yang ditampilkan pertama 
kali Impress dijalankan, pilihlah Empty 
presentation. Kemudian kliklah tombol 
Create. Anda akan dibawa ke interface 
utama Impress. 

Pertama-tama, apa yang perlu dilakukan 
mungkin mengganti warna background. 
Untuk itu, pilihlah menu Format |Page. 
Pindahlah ke tab Background, dan pilihlah 
tipe background yang Anda inginkan. 
Sebuah dialog yang menanyakan apakah 
pengaturan akan dilakukan untuk seluruh 
slide akan ditampilkan. 

Setelah itu, Anda mungkin akan 
mengatur /ayout slide. Untuk itu, pilihlah 
Format |Modify Layout. Sebuah dialog akan 


Select s slide transition 
jEn Biesoke | Recommendation ofa Strategy 
Speed Medium C3 
Select the presentation type 
€ Default at 
(C Automatic 
oto 
00:00:10 P Preview 
IR Shaw logt 
Help | Cancel | sebeek | create | 


& Memilih template yang diinginkan 


50  InroLINUX DESEMBER 2003 


& Memilih desain slide 


www.infolinux.web.id 


& Mengatur transisi slide dan tipe presentasi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Membuat Presentasi dengan Impress 


"€ Applcations Action #$EM 3 — Thu Sep 18, 00:05 4) & "1 Appications Actins SE — Wed Sep 17, 22610) & 
———— Untiledi “OpenOficeog 11 — Ia X BE PR 2 — Umtitledi - OpenOffice.og 11 ——A.ax 
Elle Edit Yiew Insert Farmat Tools Slide Show Window Help Elle Edit Yiew Insert Format Tools Data Window Help x 
Iosec Deket xro aj lose Dek ses a |aj 

ar STA SI 

0x bo” Ama Ako Mm:  JoA Helveti JI ho J & 

Pe ee PE Ba me na Me Ea Sen Pe 10 12 ialo Jesr- 

- n 


(0:00:10 4 


aa RF Animatonsallowed 
Show logo 
“£ IP Change slides by elicking on beckaround 


IT Presentston siwayson op 


ajang omo 2Lapeba rc nk 


The Present Situation 


“ Give a summary of the current situation 


Pa ena Ki Pe IA EA 


Be RN RE 


laga 
Ja alel (fo Aside 


MU 


FE 501oar 


00 || Bimpress.sxw - Openc| SiUnttledi - OpenOfie 


es | Sidet#t 


Terminal EXMUS - 310. 07 - Pel 


Berau Sheetti Detauti 


|| Siunitest - OpenOrfico.on|l 


Iessliis DD) (toner soal) The Present Stustion Over |«| 


Terminal 


sa: 
(ROpenOffice.org-impress.7 KEXMMS - 257. Jennifer Rut| 


Sum-0 


Terminal 


& Pengaturan slide show 


ditampilkan untuk Anda. Pilihlah layout 
yang Anda inginkan, kemudian kliklah 
tombol OK. Kini Anda memiliki slide yang 
telah dilengkapi dengan layout tertentu. 
Ketikkanlah bahan presentasi untuk slide 
tersebut. 

Untuk menambahkan slide, pilihlah 
menu Insert |Slide. Untuk mengubah nama 
slide, klik kananlah pada tab nama slide, 
dan pilihlah Rename Slide. Dengan cara 
yang sama, Anda dapat memilih Delete 
Slide untuk menghapus slide. 


Menambahkan objek lain 
Orang bilang, sebuah gambar mewakili 
ratusan kata. Untuk itu, Anda mungkin 
perlu menambahkan gambar ke dalam 
presentasi. Untuk menambahkan gambar, 
pilihlah menu /nsert| Graphics. Anda juga 
dapat menampilkan image yang disertai 


& Spreadsheet dalam slide 


dengan animasi sehingga presentasi akan 
tampak lebih menarik. 

Apabila Anda ingin menampilkan 
spreadsheet ke dalam slide presentasi, maka 
dengan memilih menu Insert | Spreadsheet, 
Anda akan mendapatkan area kerja Calc di 
dalam slide presentasi. Walau berada di 
dalam Impress, Anda dapat bekerja dengan 
spreadsheet tersebut, seperti layaknya Anda 
bekerja langsung pada Calc. 

Penambahan objek multimedia lain 
dapat dilakukan dengan mudah. Dengan 
Impress, Anda dapat membuat presentasi 
yang sebagus mungkin sesuai dengan 
keinginan. 


Slide show 

Setelah presentasi dihasilkan, kita dapat 
menampilkannya secara full screen dengan 
fasilitas slide show. Slide show dapat 


diaktifkan dengan memilih Slide show | 
Slide show. Pengaturan tambahan untuk 
slide show dapat dilakukan dengan 
memilih menu slide show Islide show 
settings. 


Ekspor ke format lain 
Presentasi yang telah dibuat dapat dengan 
mudah diekspor ke format lain seperti PDF 
ataupun halaman web dengan mudah. 
Untuk mengekspor ke PDF, pilihlah menu 
File (Export as PDF. Sementara, untuk 
menyimpan sebagai halaman web, 
simpanlah dokumen dalam format HTML 
Document. 

Demikianlah perkenalan kita dengan 
Impress. Sekali lagi, kita membuktikan 
bahwa dengan menggunakan Linux, kita 
akan tetap produktif. 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


(Applications Action HEM 3 — Wed Sep 17, 221471) 2 (Applications Action HEM 3 — Wed Sep 17, 2215014) 2 
— —-..--————— — —Intitedi -OpenOffice.og 11 —— AL ax C— — —— “Untitledi -OpenOfice.og ii A.ax 
Eile Edit View Insert Format Tools Slide Show Window Help Eile Edit View Insert Format Tools Slide Show Window He 
Iosee Dpekeg-ritn Iose,e psi ce ttn Bi 
Kan ani jig 
'Aibany Je Ii 3 |2ejr AJ mor Ifooo” AM pik  Sifcoor IM JI OR 
Riasan Bere tanpnnras “ui Ka PN NN Da BE NA EN PE NN BER pn WE 
bor 7 Ce a 
& El: E 
Bi : Pe Present Stunton 8 ai Page Setup ix & 
pan Seleetan AutoLayout el: Pase Backaraund | 2 
@l & 
4 2s 
Al Al: 
al: “|, 
c @|: 
el: ge 
a aa al 
& IE el: 
al al 
"3 Display Kl : 
@|: IP Background al. 
aa IF Objectson background ai 
R R|. si 
Si OK Cancel Help Reset 

UEA ri | Fitenteb ti siae g . 
Penak Parserarhi Bow Colimn PE 1191225 ena tan (7 Sidesia free I I tan | Sideifi Deraan 
0x || Suniteat - OpenOffice.org| Himpress.xw - OpenOffioe! BI Terminal a Terminal JEOXMMS - 257: Jennifer Ru CET ANN (0x): Bimpress.sxw - OpenOffice.org 1.1 Si Untitedi -OpenOfice.ogi.t | Terminal IKMWS -75. Backstreet Boys - Aj ET IMAN ANN KAN | 
& Memodifikasi layout slide & Mengatur background slide 

www.infolinux.web.id InroLINUX DESEMBER 2003 51 


Atur Partisi dengan Parted 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Atur Partisi dengan 


Parted 


Apabila Windows memiliki Partition Magic, maka Linux memiliki GNU 
Parted. Pembuatan, penghapusan, pengubahan ukuran, pemeriksaan, dan 
peng-copyan partisi menjadi sangat mudah dan aman. 


etiap komputer umumnya memiliki 

harddisk untuk menyimpan sistem 

operasi dan data pemakai. 
Pengaturan harddisk dilakukan dengan 
sistem partisi. Hal ini dapat dianalogikan 
dengan sebuah rumah yang dilengkapi 
dengan kamar-kamar. 

Bagi kita yang datang dari dunia 
Windows, tentunya masih ingat dengan 
drive C: yang kita miliki. Terkadang, kita 
menyimpan semua file yang kita miliki, 
termasuk sistem operasi di drive C: 
tersebut. Apabila terkena virus dan drive C: 
tersebut kemudian rusak, maka 
kemungkinan hilangnya data sangatlah 
besar. Pembagian harddisk pun dilakukan. 
Kini kita memiliki drive C: dan drive D:. 
Drive C: digunakan untuk menyimpan 
sistem operasi dan program-program yang 
berjalan di bawahnya, sementara drive D: 
digunakan untuk menyimpan data dan file 
penting lainnya. Apabila drive C: rusak, 
data kita masih aman di drive D:. Akan 
tetapi, hal ini hanya dapat terjadi apabila 
Anda telah mempersiapkan dua partisi 
sebelum menginstall Windows. 

Bagaimana dengan pengguna yang telah 
telanjur hanya memiliki drive C:? 
PowerOuest menjawab kebutuhan tersebut 
dengan Partition Magic, yang benar-benar 
luar biasa. Dengan Partition Magic, Anda 
dapat membagi drive C: tersebut menjadi 
dua sehingga Anda akan memiliki dua 


partisi, yang kemudian diwakili oleh drive C: 


dan drive D:. Dengan Partition Magic pula, 
pengaturan partisi dapat dilakukan dengan 
resiko kehilangan data cukup kecil, kalau 
tidak mau dikatakan tidak ada. 

Bagaimana dengan Linux? Ya, Linux 
memiliki fdisk dan harus diakui fdisk adalah 
program pengatur partisi yang sangat stabil, 
bagus dan terkenal. Akan tetapi, fdisk tidak 
dapat digunakan untuk mengubah ukuran 
suatu partisi tanpa menghilangkan data di 


52 InroLINUX DESEMBER 2003 


dalamnya. Selama beberapa waktu lamanya, 
kita cukup merasa iri dengan pengguna 
Windows dan Partition Magicnya. Sampai 
sebuah titik terang muncul pada tanggal 6 
Juni 1999 ketika Parted lahir dari seorang 
Andrew Clausen (c/ausen@gnu.org). Parted 
menjanjikan kemampuan sekelas Partition 
Magic. Kini, apabila dianalogikan dengan 
balita, Parted telah memasuki taman kanak- 
kanak dan mulai siap untuk masuk ke 
sekolah dasar. Selama empat tahun, para 
pengembang Parted telah membuatnya 
menjadi program yang sangat dapat 
diandalkan. 

Pada distro Debian atau turunannya, 
Anda dapat menginstal Parted dengan 
memberikan perintah berikut ini: 
apt-get install parted parted-doc 


Untuk distro lain, Anda dapat mencari 
terlebih dahulu paket Parted yang datang 
bersama dengan distro Anda. Apabila 
tersedia, maka installah paket tersebut. 
Apabila tidak tersedia, carilah terlebih dahulu 
di Internet, sebelum kompilasi dari source 
code harus dilakukan sendiri. Apabila ternyata 
pencarian tidak ditemukan, download-lah 
source code Parted dari ftp://ftp.gnu.org/gnu/ 
parted/ dan lakukan kompilasi dengan 
memberikan perintah berikut ini: 

.Iconfigure 
make 


Parted dapat dijalankan dengan modus 
interaktif ataupun command line. Pada 
modus interaktif, Anda akan menjumpai 
interface layaknya sebuah shell ataupun 
modus interaktif python, di mana perintah- 
perintah dapat diberikan. Pada command 
line, Parted dijalankan dengan sejumlah 
parameter. 

Untuk menjalankan Parted pada modus 
interaktif, berikan perintah berikut ini: 

parted DEVICE 


www.infolinux.web.id 


DEVICE adalah device untuk harddisk 
Anda, seperti /dev/hda, /dev/hdb dan lain 
sebagainya. 

Untuk menjalankan Parted pada 
command line, berikan perintah berikut ini: 
parted IDEVICE (COMMAND 
IPARAMETERI...J...1 


DEVICE adalah device untuk harddisk 
Anda, seperti /dev/hda, /dev/hdb dan lain 
sebagainya. COMMAND adalah perintah 
Parted. PARAMETER diberikan pada 
COMMAND. 

Perintah pada Parted dapat diberikan 
secara lengkap ataupun sebagian. Contoh 
akan diberikan pada modus interaktif, 
kecuali disebutkan secara eksplisit untuk 
command line. 

Apabila dibandingkan dengan fdisk, 
Parted sangatlah mudah untuk digunakan. 
Pengguna Mandrake akan menjumpai 
'parted' yang lebih mudah, yakni diskdrake. 


Menampilkan daftar 
partisi 

Dengan menampilkan daftar partisi, kita 
dapat melihat partisi-partisi apa saja di 
dalam suatu device secara mendetail mulai 
dari blok awal dan akhir, tipe partisi, 
filesistem dan flag tambahan. 

Berikanlah perintah print, prin, pri, pr 
atau cukup p saja. Berikut ini adalah contoh 
pada komputer penulis: 

Using /dev/hda 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hda is 1216/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) print 

Disk geometry for /dev/hda: 0.000- 
9541.546 megabytes 

Disk label type: msdos 

Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


1 0.031 3506.374 
primary  reiserfs boot 

2 3506.375  5012.468 
primary  ext3 

3 5012.468  9318.955 
primary  reiserfs 

4 9318.955  9538.593 
primary — linux-swap 

(parted) 


Minor adalah penomoran partisi yang 
digunakan oleh Linux. Apabila partisi Anda 
adalah /dev/hda2, maka Minor akan bernilai 
2. Start dan End adalah awal dan akhir 
partisi dalam satuan Megabyte. Bilangan 
seperti 111.22 dapat digunakan di sini. 
Berbeda dengan fdisk, Parted dapat 
digunakan untuk menampilkan filesistem. 
Sementara Flags adalah flag tambahan 
untuk partisi yang dapat berupa boot, root, 
swap, hidden, raid, Ivm, Iba, hp-service. 


Memeriksa partisi 

Untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan 
dalam suatu partisi, Anda dapat 
memberikan perintah check, chec, che, 
atau ch. Perintah check memerlukan satu 
parameter, yakni nomor Minor. 

Sebagai contoh, kita akan memeriksa 
apakah partisi kedua untuk hdb memiliki 
kesalahan. Berikut ini adalah perintah dan 
keluarannya: 

(parted) print 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 

3 75006.606 76316.594 
primary FAT Iba 


(parted) check 3 

Warning: Partition size (2682855 sectors) 
and filesystem size (2682848 sectors) do 
not match. 

Ignore Cancel ? I 

(parted) 


Memilih device 
Anda telah menjalankan Parted dengan 


device /dev/hda. Pada suatu ketika, Anda 
mungkin ingin mengganti device aktif 
menjadi /dev/hdb. Untuk itu, berikanlah 
perintah berikut ini: 

select DEVICE 


Sama seperti perintah sebelumnya, 
Anda dapat pula menyingkat select menjadi 
selec, sele, dan sel. Perintah se dan s tidak 
dapat diberikan karena terdapat perintah 
lain dengan awalan demikian. 

Berikut ini adalah contoh dan 
keluarannya: 

Using /dev/hda 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hda is 1216/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) select /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) 


Memberikan FLAG pada 
partisi 

Memberikan flag pada suatu partisi dapat 
dilakukan dengan sangat mudah. Cukup 
berikan saja perintah set. Perintah tersebut 
telah cukup pendek sehingga tidak dapat 
disingkat lagi menjadi se atau s, karena 
akan konflik dengan perintah lain, select 
misalnya. 

Perintah set memerlukan tiga parameter, 
yakni MINOR, FLAG dan STATE. MINOR 
adalah penomoran partisi oleh Linux, FLAG 
adalah flag yang ingin diberikan dan bisa 
berupa salah satu dari boot, root, swap, 
hidden, raid, Ivm, Iba, hp-service, seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya. STATE 
adalah status dari FLAG dan bisa berupa on 
ataupun off. 

Berikut ini adalah contoh pemberian flag 
boot pada partisi ketiga /dev/hdb: 

(parted) select /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 


www.infolinux.web.id 


Atur Partisi dengan Parted 


(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
716319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 

3 75006.606 76316.594 
primary FAT Iba 

(parted) set 3 boot on 

(parted) p 


Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary reiserfs 

3 75006.606  76316.594 
primary FAT boot, Iba 
(parted) 


Menghapus partisi 

Menghapus partisi dapat dilakukan dengan 
sangat mudah. Lebih lanjut, Anda dapat 
mengembalikan kembali partisi yang telah 
dihapus (undo), dengan membuat kembali 
partisi dengan blok awal dan akhir yang 
sama. 

Penghapusan partisi dapat dilakukan 
dengan memberikan perintah rm. Perintah 
ini tidak dapat disingkat menjadi r karena 
akan konflik dengan perintah lain, resize 
misalnya. 

Berikut ini adalah cara untuk menghapus 
partisi ketiga pada /dev/hdb: 

(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
716319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 

Minor Start End 

Type Filesystem Flags 


InoLINUX DESEMBER 2003 53 


Atur Partisi dengan Parted 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


1 0.031 60000.578 
primary reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary reiserfs 

3 75006.606  76316.594 
primary FAT boot, Iba 
(parted) rm 3 

(parted) p 


Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary reiserfs 

(parted) 


Membuat partisi 

Pembuatan partisi dapat dilakukan dengan 
memberikan perintah mkpart, yang 
sayangnya tidak dapat disingkat lagi karena 
akan konflik dengan mkpartfs. Perintah 
mkpart, berbeda dengan mkpartfs, akan 
membuat suatu partisi tanpa filesistem. 
Kita akan membahas keduanya, mulai dari 
mkpart terlebih dahulu. 

Perintah mkpart akan memerlukan 
empat parameter yaitu PART-TYPE, FS- 
TYPE, START dan END. PART-TYPE adalah 
satu di antara primary, logical, atau 
extended. START dan END masing-masing 
adalah blok awal dan akhir partisi. Untuk 
mengembalikan partisi yang telah terhapus, 
gunakan perintah mkpart dengan START 
dan END sama seperti nilai awalnya. Untuk 
FS-TYPE sendiri bisa berupa satu dari ext2, 
ext3, FAT, hfs, jfs, linux-swap, ntfs, 
reiserfs, hp-ufs, sun-ufs, xfs. 

Berikut ini adalah pembuatan partisi baru 
untuk /dev/hdb: 

(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 

Minor Start End 


54  InroLINUX DESEMBER 2003 


Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary reiserfs 


(parted) mkpart primary fat 75006.607 
76000 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary reiserfs 

3 715006.606 76002.824 
primary FAT Iba 

(parted) 


Untuk membuat partisi baru lengkap 
dengan filesistemnya, berikanlah perintah 
mkpartfs lengkap dengan parameter PART- 
TYPE, FS-TYPE, START dan END. Jangan 
gunakan perintah mkpartfs untuk 
mengembalikan partisi yang telah terhapus. 

Berikut ini adalah contoh pembuatan 
partisi baru untuk /dev/hdb: 

(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 


(parted) mkpartfs primary fat 75006.607 
76000 

Warning: Would you like to use FAT32 for 
this filesystem? It is much more efficient 
with your disk space, but is not compat 
ible with early versions of Windows 95 
and Windows NT. Only select yes if you 
only use Linux, BSD, MS Windows 98 


www.infolinux.web.id 


and/or MS Windows 95 B. 

Yes No Cancel ? y 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary  reiserfs 

3 715006.606  76002.824 
primary FAT Iba 

(parted) 


Membuat filesistem 
Untuk membuat filesistem dari suatu 
partisi, gunakan perintah mkfs. Perintah 
mkfs memerlukan dua parameter, yakni 
MINOR dan FS-TYPE. 

Berikut ini kita akan membuat filesistem 
fat untuk partisi ketiga /dev/hdb: 
(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary  reiserfs 

3 715006.606  76002.824 
primary FAT Iba 


Iparted) mkfs 3 fat 

Warning: Would you like to use FAT32 for 
this filesystem? It is much more efficient 
with your disk space, but is not compat 
ible with early versions of Windows 95 
and Windows NT. Only select yes if you 
only use Linux, BSD, MS Windows 98 
and/or MS Windows 95 B. 

Yes No Cancel ? y 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary  reiserfs 

3 715006.606  76002.824 
primary FAT Iba 

(parted) 


Mengubah ukuran partisi 
Dengan Parted, kita dapat mengubah 
ukuran dari suatu partisi tanpa merusak 
data yang ada di dalamnya. Pengubahan 
ukuran partisi dapat dilakukan dengan 
perintah resize. Perintah resize dapat 
disingkat menjadi resiz, resi, res, dan re. 
Apabila terjadi kesalahan, maka Parted 
akan memberitahukannya kepada user. 
Perintah resize sendiri memerlukan tiga 


parameter yakni MINOR, START, dan END. 


Berikut ini kita akan mengubah ukuran dari 
partisi ketiga /dev/hdb dan sekaligus 
mencoba untuk memberikan END yang 
melebihi ukuran harddisk. 

(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
716319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary reiserfs 

3 715006.606  76002.824 
primary FAT Iba 


(parted) resize 3 75006.606 77000 
Error: Can't have a partition outside the 
disk! 

(parted) resize 3 75006.606 75500 
(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
716319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 

Minor Start End 


Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 

3 715006.606 75500.793 
primary FAT Iba 

(parted) 


Memindahkan partisi 
Dengan Parted, kita bahkan bisa 
memindahkan partisi dengan aman. 
Pemindahan partisi dapat dilakukan dengan 
perintah move, yang dapat disingkat 
menjadi mov dan mo. 

Perintah move membutuhkan paling 
sedikit dua parameter dari tiga parameter 
yang dapat diberikan. Anda harus 
memberikan parameter MINOR dan 
START. Parameter END adalah opsional. 

Berikut ini kita akan memindahkan 
partisi ketiga /dev/hdb: 

(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579  75006.606 
primary — reiserfs 


(parted) mkpartfs primary fat 76000 76200 
(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary — reiserfs 

3 716002.825 76198.930 
primary FAT Iba 


(parted) move 3 75006.607 
Information: Would you like to use 


www.infolinux.web.id 


Atur Partisi dengan Parted 


FAT32? If leave your file system as 
FAT16, then you will have no problems. 
If you convert to FAT32, and MS 
Windows is installed on this partition, 
then you must re-install the MS Windows 
boot loader. If you want to do this, you 
should consult the Parted manual (or your 
distribution's manual). Also, converting to 
FAT32 will make the file system unread 
able by MS DOS, MS Windows 95a, and 
MS Windows NT. 

Yes No Cancel ? y 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
716319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 

3 75006.606 75202.712 
primary FAT Iba 

(parted) 


Kita tidak dapat melakukan pemindahan 
partisi di dalam partisi itu sendiri. Sebagai 
contoh, apabila awal partisi adalah 76000, 
kita tidak dapat memindahkan awalnya ke 
76100. Parted akan menyarankan untuk 
melakukan pengubahan ukuran 
menggunakan perintah resize. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
716319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 

3 75006.606 75202.712 
primary FAT Iba 


(parted) move 3 75100 

Error: Can't move a partition onto itself. 
Try using resize, perhaps? 

(parted) 


Meng-copy partisi 

Parted dapat pula digunakan untuk meng- 
copy-kan suatu partisi ke partisi lainnya. 
Untuk itu, berikanlah perintah cp yang tidak 


InroLINUX DESEMBER 2003 55 


Atur Partisi dengan Parted 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dapat disingkat lagi. Partisi tujuan harus 
dibuat terlebih dahulu. Isi dari partisi tujuan 
akan dihapus. 

Perintah cp membutuhkan dua para- 
meter, yakni FROM-MINOR dan TO- 
MINOR. Berikut ini kita akan meng-copy- 
kan partisi ketiga /dev/hdb ke partisi 
keempat /dev/hdb. 

(parted) sel /dev/hdb 


Using /dev/hdb 

Information: The operating system thinks 
the geometry on /dev/hdb is 9729/255/ 
63. Therefore, cylinder 1024 ends at 
8032.499M. 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary — reiserfs 

3 715006.606 75202.712 
primary FAT Iba 


(parted) mkpartfs primary fat 75202.712 
76000 

Warning: Would you like to use FAT32 for 
this filesystem? It is much more efficient 
with your disk space, but is not compat 
ible with early versions of Windows 95 
and Windows NT. Only select yes if you 
only use Linux, BSD, MS Windows 98 
and/or MS Windows 95 B. 

Yes No Cancel ? y 

(parted) p 

Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 
76319.085 megabytes 

Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary — reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary — reiserfs 

3 715006.606 75202.712 
primary FAT Iba 

4 75202.712 76002.824 
primary FAT Iba 

(parted) cp 3 4 

(parted) p 


Disk geometry for /dev/hdb: 0.000- 


56  InroLINUX DESEMBER 2003 


716319.085 megabytes 
Disk label type: msdos 


Minor Start End 

Type Filesystem — Flags 

1 0.031 60000.578 
primary  reiserfs 

2 60000.579 75006.606 
primary  reiserfs 

3 715006.606 75202.712 
primary FAT Iba 

4 75202.712 76002.824 
primary FAT Iba 

(parted) 


Apabila Anda ingin meng-copy-kan 
partisi dari device lain, maka berikanlah 
perintah berikut ini: 
cp FROM-DEVICE FROM-MINOR TO-MINOR 


gantilah FROM-DEVICE dengan device 
sumber. 


Mendapatkan bantuan 
Kesulitan dengan perintah Parted Gunakan 
perintah he/p untuk mendapatkan bantuan. 
Perintah help umumnya diberikan dengan 
parameter berupa perintah Parted. 
(parted) help move 

move MINOR START (ENDJ 
partition MINOR 


move 


MINOR is the partition number used by 
Linux. On msdos disk labels, the primary 
partitions number from 1-4, and logical 
partitions are 5 onwards. 

START and END are in megabytes 
(parted) 


Keluar dari Parted 
Berikanlah perintah guit atau g untuk keluar 
dari Parted. 


Dukungan filesistem 

Parted tidak dapat membuat semua 
filesistem yang populer saat ini. Akan 
tetapi, dukungan filesistem terus 
ditingkatkan. Berikut ini adalah tabel 
dukungan file sistem pada Parted: 
Filesystem detect create resize copy check 


ext2 £ : 2123 
ext3 bl “Ie 2 03, 
fat t t #4 “4 t 
hfs £ 

jfs bi 


www.infolinux.web.id 


linux-swap " 5 1 ie 5 
ntfs 53 
reiserfs — “ 
ufs Si 
xfs 53 


Sebagai catatan: 

1. Awal dari partisi harus tetap untuk ext2 
dan ext3. 

2. Ukuran partisi tujuan peng-copy-an 
harus lebih besar atau paling tidak sama 
dengan ukuran partisi sumber. 

3. Setiap partisi telah diperiksa terlebih 
dahulu oleh Parted. Untuk setiap 
operasi, Parted akan memeriksa apakah 
operasi tersebut dapat dilakukan. Setiap 
perintah akan menampilkan pesan 
kesalahan apabila operasi tidak dapat 
dilakukan. 

4. Untuk alasan kompatibilitas dengan 
Windows, ukuran dari partisi baru, baik 
pada saat peng-copy-an atau 
pengubahan ukuran akan dibatasi oleh 
ukuran cluster pada FAT. Hal ini 
umumnya terjadi pada FAT16. 


Catatan untuk developer: 

Parted menggunakan /ibparted. Hal ini 
berarti, Anda dapat pula membuat #rontend 
sendiri yang menggunakan libparted. Untuk 
dokumentasinya sendiri, Parted datang 
dengan dokumentasi API yang sangat jelas. 
Anda akan membutuhkan paket parted- 
doc. 

Dengan mengimplementasikan frontend 
sendiri, para developer akan dapat 
membuat antar muka yang sebagus 
Partition Magic, di mana era Linux untuk 
desktop akan semakin jelas. 

Bagi pengguna Python, Matthew Wilson 
(msw@redhat.com) telah membuat binding 
python untuk libparted. Dan salah satu 
produsen Linux, Progeny Inc, telah 
menerapkannya dengan sangat baik dalam 
Progeny Graphical Installer. 

Berikut ini adalah contoh penggunaan 
libparted dengan python (Anda harus 
menginstall paket python-parted terlebih 
dahulu). 

Python 2.1.3 (#1, Sep 7 2002, 15:29:56) 
IGCC 2.95.4 20011002 (Debian 
prerelease)l on linux2 

Type “copyright”, “credits” or “license” 
for more information. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


222» import parted 

22» dirlparted) 

|('Alignment', 'Constraint', 

'DEVICE ATARAID', 

'DEVICE CPOARRAY', 'DEVICE DAC960', 
'DEVICE FILE', 'DEVICE 120”, 

'DEVICE IDE', 'DEVICE SCSI', 

'DEVICE UNKNOWN', 'Device', “Disk', 
'DiskType', “EXCEPTION BUG', 
'EXCEPTION CANCEL', 

'EXCEPTION ERROR', 

'EXCEPTION FATAL', 'EXCEPTION FIX', 
'EXCEPTION IGNORE', 

'EXCEPTION INFORMATION', 
'EXCEPTION NO', 
'EXCEPTION NO FEATURE', 
'EXCEPTION OK', 'EXCEPTION RETRY', 
'EXCEPTION UNHANDLED', 
'EXCEPTION WARNING', 

'EXCEPTION YES', 'Exception', 
'FileSystem', 'FileSystemType', 'Geom 
etry', 'PARTITION EXTENDED', 
'PARTITION FREESPACE', 

'PARTITION LOGICAL', 

'PARTITION METADATA', 

'PARTITION PRIMARY', “Partition', 
'SECTOR SIZE', 'Seguence', 


4 TR Tp 


| builtins ', ' doc ', ' file ', 
“name ', ' default handler', 

' device get next', ' disk next partition', 
“ disk type get next', 

' exception handler', 

“file system type get next', 

" lowlevel exception handler', 

'call handler', 'device get', 

'device probe all', 'disk type get', 
'done', “file system open', 

“file system probe', 

“file system type get', 'get devices', 
'get disk types', 'get file system types', 
'init', 'register handler', 

'response strings', 'sys', 'type strings', 
'types', 'unregister handler") 

222 parted.init() 

222 parted.get disk typesl) 
«parted.Seguence instance at 0x812d6c4» 
222 parted.donel) 

SSP 


Bagi pecinta shell script indah, tentu saja 
Anda dapat menggabungkan program 
parted dengan program Dialog. Berikut ini 
adalah contohnya: 

#!/bin/sh 


DIALOG -"dialog —backtitle 1"Parted with 
Dialog, (c) Noprianto 2003|”” 

TEMP - $(tempfile) 

DEV-”" 


while (1) 
do 
dialog —menu “Parted (Dev:$DEV)" 
20 60 10 select “Select Device” print 
“Device Information” 25 $TEMP 
| $? -ne 01 && break 
MENU - 'cat $ TEMP' 
case $MENU in 
select) dialog —inputbox “Enter 
device” 10 40 /dev/hda 
22 $TEMP 
DEV - 'cat $TEMP' 


print) if (! -z $DEV J 


then 
Isbin/parted $DEV 
print 5 $TEMP 
dialog —textbox 
$TEMP 20 60 

fi 


esac 
done 


rm -f $TEMP 


Shell script tersebut hanya berisi menu 
untuk memilih device dan menampilkan 
partisi-partisi untuk device tersebut. Lebih 
berfungsi sebagai contoh dan jelas belum 
membuat parted lebih mudah untuk 
dipakai. Pertama-tama, user harus memilih 
device terlebih dahulu. Apabila user belum 
memilih device, maka segala menu tidak 
akan berfungsi. Informasi device aktif akan 
ditampilkan pada program dialog. Setelah 
informasi device didapatkan, maka kita 
tinggal melewatkan deviice ke program 
parted. Informasi yang dikembalikan oleh 
parted akan kita tampilkan. 

Demikianlah. Hari demi hari, program di 
Linux untuk membantu memenuhi 
kebutuhan kita akan bertambah dan terus 
bertambah. Pengguna Linux pun akan terus 
bertambah. Janganlah ragu untuk 
menggunakan Linux!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


Atur Partisi dengan Parted 


IKLAN 


InroLINUX DESEMBER 2003 


57 


Dial-up Cepat dan Mudah dengan Kppp 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dial-up Cepat dan 
Mudah dengan Kppp 


Internet adalah gudang informasi. Untuk terhubung ke dalamnya, kita dapat 
menggunakan berbagai cara. Salah satu cara yang umum digunakan adalah 


dia-up. Untuk itu, kita harus menginstal program pen-dial-up terlebih dahulu. 


eperti biasa, umumnya distro Linux 

datang dengan beberapa program 

yang memiliki fungsi sama. Untuk 
dial-up saja, paling tidak Anda akan 
menjumpai program wwdial dan Kppp. 
Program wvwdial terkenal kecil, praktis dan 
sederhana. Sayangnya, wwdial dijalankan 
dalam modus command line, yang jelas-jelas 
kurang ramah untuk pengguna desktop. 
Sebaliknya, Kppp, walau membutuhkan 
pustaka yang cukup berat dan kurang 
praktis, namun terkenal mudah digunakan, 
dan memiliki interface yang bagus pula. 

Bagi Anda yang menggunakan Debian 

atau turunannya, berikan perintah berikut 
ini untuk menginstal Kppp: 
apt-get install kppp 


Untuk distro lain, umumnya Kppp telah 
dipaketkan. Anda hanya perlu mencari ke 
CD-ROM yang datang bersama distro Anda 
tersebut. Apabila memang tidak tersedia, 
cobalah cari apakah pihak ketiga telah 
memaketkannya untuk Anda. Di luar 
semua itu, Anda tetap dapat melakukan 
kompilasi sendiri. 


Connect to: TelkomNet 


Khusus untuk Debian, apabila Anda 
ingin menggunakan program ini, terlebih 
dahulu Anda harus menjadi anggota group 
dip. Tanpa menjadi anggota group dip, 
Kppp tidak akan dapat mengatur koneksi 
dengan benar. Setelah itu, ubahlah opsi 
auth menjadi noauth di dalam file 
konfigurasi /etc/ppp/options. 

Pertama-tama dijalankan, Kppp akan 
menampilkan dialog untuk melakukan 
koneksi. Apabila koneksi belum 
ditambahkan, maka kita harus 
melakukannya terlebih dahulu. Pada dialog 
tersebut, kliklah tombol Setup. 

Anda akan dibawa ke satu dialog baru. 
Di dialog yang terdiri dari banyak tab ini, 
Anda dapat mengatur account Anda dan 
tingkah laku Kppp secara keseluruhan. 
Pertama-tama, kita akan melihat pada tab 
Accounts terlebih dahulu. Di dalam tab ini, 
segala yang berhubungan dengan account 
untuk dial-up akan diatur. Klik tombol New 
untuk membuat account baru. Sebuah 
dialog akan tampil. Pilihlah Dialog Setup. 
Sebuah dialog baru, yang juga terdiri dari 
banyak tab akan ditampilkan untuk Anda. 


IN WN PPP Configuration —-KPPP INN 2 YAY 2 


Accounts Device Modem Graph 


Login ID: telkomnet@instan 


Password: 


IR) Show log window 


Guit J) | Setup... J | Help 5.4) 


The pppd daemon died unexpectedIy! 
Exit status: 19 


See 'man pppd' for an explanation of the error codes ortake 
a look at the kppp FA@ on 


& Pppd terhenti, koneksi pun terputus 


58 InroLINUX DESEMBER 2003 


TelkomNet 


View Logs 


—— 


Lihatlah tab D/a/. Anda dapat mengisikan 
nama apa saja yang Anda sukai pada field 
Connection name. Tulisan ini akan menggu- 
nakan Telkomnet instan. Untuk connection 
name, kita akan memberikan nama telkom. 
Setelah itu, kliklah tombol Add, yang akan 
membawa Anda ke satu dialog baru tempat 
Anda memasukkan nomor telepon. Karena 
kita menggunakan telkom, maka nomor yang 
akan dimasukkan adalah 080989999. 
Aktifkanlah chek pada field Store password 
apabila Anda ingin membuat Kppp mengingat 
password yang Anda ketikkan. 

Setelah itu, kliklah tombol OK. Anda akan 
dibawa kembali ke tab Accounts pada dialog 
sebelumnya. Anda telah memiliki satu 
account baru. Anda dapat mengedit 
informasi account tersebut dengan klik pada 
tombol Edit. Apabila account sudah tidak 
diperlukan, Anda dapat menghapusnya 
dengan klik pada tombol Delete. 

Secara umum, Anda telah selesai. Akan 
tetapi, selain tab Accounts, kita masih 
memiliki tab Device, Modem, Graph, dan 
Misc. Walau tidak diperlukan, kita akan 
melongok sebentar ke dalam tab-tab tersebut. 


Ir Wei PPP configuration - KePP (INN YAY2NI 

Uu) 
#dewttySO IE 
Hardware (CRTSCTS) | 


Line termination: CR 13 


Connection speed: | 57600 NE: 


In) Use lock file 


Modem timeout: 


60 sec HL W) J 


Sccounts | Device || Modem. | Graph 


Modem device: 


Flow control: 


Cancel | 


& Pengaturan account 


www.infolinux.web.id 


Cancel J 


& Pengaturan device 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Connected at: 49333 


Time connected: 00:00:18 


Disconnect 


& Informasi seputar koneksi 


Ne | 0PP Statistic | INN YA 2! 


— Statistics: 


Local Addr: (6194146211 
s5 Remote Addr: |61.94.146.3 
bytes in 17 bytes out ps — 
packetsin TO packetsout To 
vicompin — Fo————  vjcompout  Jo——— 
vjunc in Jo ———— june out (p— 
vjerr oo non-vj Ii 
0.0 (max, 1.0) 1 


& Statistik koneksi 


Kita berpindah ke tab Device. Di dalam 
tab ini, kita akan mengatur device modem 
kita. Umumnya, Anda perlu mengatur 
device modem. Beberapa distro telah 
mengatur agar modem diletakkan sebagai 
link file di dalam /dev/modem. Beberapa 
distro membiarkan modem di device /dev/ 
ttySO atau /dev/ttyS1. Setelah menentukan 
device modem, aturlah nilai pada field 
Connection speed dan sesuaikanlah dengan 
konfigurasi modem Anda. Pengaturan 
timeout mungkin juga diperlukan. Anda 
dapat mengubah nilainya di sini. 

Kita akan berjalan sampai tab Modem. 
Umumnya, anda tidak perlu melakukan 
apa-apa di sini. Klik pada tombol Ouvery 
Modem mungkin dapat digunakan untuk 
memastikan kalau pengaturan device 
modem telah sukses. 

Terbanglah ke tab Graph. Bagi Anda 
yang peduli akan warna-warni grafik 
koneksi, aturlah warna-warni tersebut di 
sini. Kppp menyediakan fasilitas untuk 
menampilkan kecepatan koneksi dalam 
bentuk grafik. Anda dapat memperhatikan 
kecepatan koneksi Anda di sini. 

Tab terakhir, Misc, akan memberikan 
Anda kebebasan untuk mengatur tingkah 
laku Kppp seperti otomatis melakukan 
koneksi ulang apabila koneksi terputus, 
diskonek otomatis apabila X server 
diterminasi, dan lain sebagainya. Aturlah 
Kppp seperti apa yang Anda inginkan. 


Dial-up Cepat dan Mudah dengan Kppp 


1 AAN —..ogin- script oebug- window ANN -Y 2 


Dialing 030943939 


Lag Cancel 


& Proses koneksi sedang berlangsung 


Kliklah tombol OK untuk kembali ke dialog 
pertama. 

Perhatikanlah perubahan yang terjadi. 
Kini Anda dapat memilih koneksi yang telah 
dibuat. Masukkanlah Login /D. Untuk 
contoh dalam tulisan ini, kita akan 
memasukkan telkomnet@instan. Dan, 
untuk Password, masukkanlah telkom. 
Apabila Anda ingin mengetahui apa-apa 
saja yang terjadi pada saat koneksi 
dilakukan, aktifkanlah check pada Show log 
window. Kliklah tombol Connect. 

Koneksi pun dimulai. Anda mungkin 
akan mendengar bunyi-bunyian pada 
modem. Tunggulah sebentar. Terkadang, 
proses dial-up memakan waktu yang cukup 
lama, tergantung pada provider yang Anda 
gunakan. Anda bebas untuk memilih 
provider apapun yang Anda inginkan. 

Setelah koneksi tercipta, sebuah dialog 
akan ditampilkan untuk Anda. Dialog 


Kppp atau Wvdial 


ATDTO809839393 


Expecting: CONNECT 


tersebut berisikan informasi seputar jam 
koneksi dan lainnya. Untuk mengakhiri 
koneksi, kliklah tombol Disconnect. Kliklah 
tombol Details untuk mendapatkan 
informasi yang lebih detail. Anda dapat 
melihat grafik koneksi di sini. 

Terkadang, koneksi dapat pula terputus. 
Anda mungkin akan mendapatkan pesan 
kesalahan bahwa daemon pppd terhenti. 
Anda dapat melakukan koneksi ulang. 

Demikianlah perkenalan kita dengan Kppp. 
Contoh pada tulisan ini, walau mengguna- 
kan Telkomnet, tentunya tidak bermaksud 
untuk mendukung tindakan monopoli atau 
sejenisnya. Seperti salah satu falsafah dalam 
free software: Anda bebas untuk memilih. 
Dial-up hanyalah salah satu sarana untuk 
terhubung ke Internet. Cara lain, seperti RT/ 
RW Net mungkin dapat dipertimbangkan. 
Selamat menimba ilmu di dunia maya.& 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Seperti yang telah disebutkan di awal tulisan, kita dapat dengan mudah 
menemukan program dial-up populer di dunia free software. Kppp hanyalah salah 
satu di antaranya. Bagi Anda yang memiliki komputer dengan resource terbatas, 
memilih Kppp jelas bukan solusi. Walau mudah dipakai, Anda perlu memiliki OT, 
yang berarti pula Anda perlu menjalankan X Window. 


Barangkali Anda lebih menyukai Wvwdial yang sederhana dan berbasiskan teks. 
Installah juga wvdialconf yang akan memudahkan Anda untuk melakukan 
konfigurasi wvdial. Dengan hanya menjalankan satu perintah, Anda sudah siap 
untuk terbang dan membaur ke dunia maya. Pilihlah Kppp untuk dial-up yang lebih 
mudah, dan wwdial untuk dial-up yang lebih cepat. 


www.infolinux.web.id 


InoLINUX DESEMBER 2003 59 


Python dan Dialog 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan Dialog 


Program dialog sangat mempermudah kita dalam 
menghasilkan interface yang indah dengan she// 
script. Sementara, python adalah bahasa 
pemrograman yang powerful sekaligus mudah 
dipakai. Gabungan keduanya? Hmm, luar biasa! 


alam membuat sebuah shell script 

pun, ada baiknya kalau kita juga 

memperhatikan unsur interface 
untuk pemakai. Menampilkan informasi dalam 
beberapa baris teks hitam putih tentunya 
akan kelihatan kurang ramah dibandingkan 
kalau kita menggunakan sebuah kotak dialog 
dalam menampilkan informasi tersebut. 
Demikian juga dengan meminta input. 
Tentunya akan lebih baik apabila kita 
meminta input menggunakan kotak dialog. 
Program akan kelihatan jauh lebih ramah. 

Di sisi lain, shell script tidak selalu dapat 
digunakan untuk membuat aplikasi. Apalagi 
jika aplikasi tersebut sudah melibatkan 
pemrograman yang kompleks. Namun, 
terkadang susah untuk meninggalkan 
kemudahan pemrogramannya, apalagi 
ketika shell script sudah dapat digunakan 
untuk membuat program yang ramah, 
dengan bantuan program dialog. 

Baiklah. Python mungkin menawarkan 
kemudahan serupa. Dari sisi sintaks dan 
gaya pemrograman, python adalah bahasa 
yang cukup mudah dipelajari, dan diseriusi. 
Namun, kita tidak bisa lagi menggunakan 
program dialog untuk membuat interface 
karena python adalah bahasa pemrograman, 
bukan shell script. Membuat interface teks 
berbasiskan ncurses, atau tinter sekalipun, 
adalah mimpi buruk, terutama bagi yang 
tidak sabar. Untunglah, beberapa developer 
mengimplementasikan dialog.py, sebagai 
penghubung antara python dan program 
dialog. Hasilnya? Silakan nilai sendiri! 


Dialog dari sisi pengguna 
shell script 

Dengan dialog, sebuah shell script pun 
dapat menjadi sangat indah. Sebuah shell 
script tidak akan kalah dengan program 
yang dihasilkan dari bahasa pemrograman 
sesungguhnya yang telah menggunakan 
pustaka libncurses secara langsung, yang 


60  InroLINUX DESEMBER 2003 


tentunya melibatkan waktu pengembangan 
yang lama. 

Program dialog mengubah pandangan 
orang bahwa shell script tidak dapat diguna- 
kan untuk membuat aplikasi yang ramah. 
Perhatikanlah contoh kode berikut ini. 
#/bin/sh 


TEMP - $(tempfile) 


dialog —inputbox “Masukkan nama Anda" 
10 40 22 $TEMP 

NAMA - 'cat $TEMP' 

rm -f $TEMP 

dialog —msgbox “Halo $SNAMA" 10 40 


Dengan hanya melibatkan beberapa 
baris kode, shell script yang dihasilkan tidak 
akan menghantui user dengan interface 
hitam putih tanpa panduan yang 
mengerikan. Sebaliknya, user akan 
disuguhkan tampilan yang ramah dengan 
dialog-dialog. Barangkali sudah tidak 
terhitung lagi jumlah penggunaan dialog 
untuk memperindah shell script. 

Dengan demikian, apabila Anda hanya 
ingin melakukan administrasi sistem 
sederhana namun tetap memiliki tampilan 
yang indah, buat saja dengan shell script dan 
dialog. Penggunaan bahasa pemrograman 
sesungguhnya barangkali hanya akan 
membuat waktu Anda terbuang sia-sia. 


Python dan pemrograman 
interface console 
Shell script memang terbatas. Dan 
karenanya, terkadang kita tidak dapat 
mengandalkannya untuk melakukan tugas 
serius. Bahasa pemrograman pun dilirik. 
Python adalah contoh bahasa pemrog- 
raman yang mudah untuk dipelajari, 
sekaligus kaya akan fungsi. 

Menggunakan python untuk membuat 
aplikasi tanpa mempedulikan unsur interface 


www.infolinux.web.id 


barangkali bisa menjadi surga dunia untuk 
pemrograman. Dengan berbagai modul yang 
datang bersamanya, boleh dikatakan, Anda 
dapat membuat hampir apa saja. Mulai dari 
aplikasi yang melibatkan perhitungan 
sederhana sampai server-server untuk 
jaringan. Bahkan, implementasi python 
dengan python itu sendiri mendapat 
sambutan yang cukup meriah. 

Sayangnya, kembali ke permasalahan 
interface, khususnya penggunaan 
libncurses, libnewt atau pustaka sejenisnya, 
python tetaplah berlaku sebagai bahasa 
pemrograman umumnya. Anda harus 
berkutat dengan fungsi-fungsi dan aturan- 
aturan tertentu untuk mendapatkan 
tampilan yang indah. 

Sebagai contoh, berikut ini adalah 
contoh kode program python dan 
libncurses yang bertujuan untuk 
menampilkan satu window di layar: 
import curses,traceback 


TITLE —- “Main Window” 


def main(stdscr): 
global screen 
screen — stdscr.subwin(23,79,0,0) 
screen.box() 
screen.hline(2,1,curses.ACS HLINE, 77) 
screen.addstr(1,(80-len(TIT LE))/ 
2,TITLE,curses.A BOLD) 
screen.refresh/) 


Cc - screen.getchi) 
while c!-27: 
screen.refresh() 
screen.addstr(10,1,str(c), 
curses.A BOLD) 
Cc — screen.getchi) 


screen.erasel) 


, 


if name —-' main ': 


try: 
stdscr -— curses.initscr() 


curses.noechol) 
curses.cbreak() 


stdscr.keypad/(1) 


main/(stdscr) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


| uin 2x1 Opo Tami 


EDO - ira 11 Sonia MT 


& Shell script yang ramah 


stdscr.keypad/0) 
curses.echol) 
curses.nocbreak() 
curses.endwin|) 
except: 
stdscr.keypad/0) 
curses.echol) 
curses.nocbreak() 
curses.endwin/() 
traceback.print excl) 


Dengan mengetikkan kode tersebut, 
Anda akan mendapatkan satu window 
dengan judul Main Window di tengah- 
tengahnya. Input pun terbatas pada satu 
karakter semata. Kita bahkan belum 
menyentuh kode untuk menampilkan 
message box kepada user. Hal tersebut 
belum lagi ditambah dengan kesalahan 
pengetikan kode program, yang berarti 
tampilan tidak akan dihasilkan secara 
sempurna, atau bahkan program tidak 
dapat bekerja sama sekali. 

Baiklah. Lupakan pemrograman ncurses 
langsung. Anda mungkin akan mengajukan 
tinter sebagai sarana pembuatan interface 
console yang cepat dan mudah. Berikut ini 
adalah kode untuk membuat interface yang 
cukup ramah, dengan penggunaan tinter: 
import tinter,traceback,sys 


def dialog(theControl,arg2,arg3): 
theSio —- theControl.GetProperty 
(“PARENT”).Screen() 
theParent - theControl.GetProperty 
(“PARENT”) 
bogus - tinter.MsgBoxOK 
(theSio,”Hello World” ).Show() 
return 


Python dan Dialog 


1 € kapten Anton DU E — Fa banteanan AP € Aretontorn Anta DU & —- Pln Lai 
SA PA tx Tamara - 8x 
De Kat Yon Tomirai Go top kot Yon Tamirai G2 tep 
mata mann 
ar 
0. Diasey arm -Oomoteoa 11 Tea UT Bon 1 Gn Peta Oeem mem &. | Dessy mw. Oorotceaa 11 Ia Teri (BOS 2212 IN Bata “Oem | Tam 


& Contoh pemrograman interface dengan ncurses 


def exit(theControl,arg2,arg3): 
theScreen.EndScreenAccessl) 
sys.exit(0) 


try: 

theScreen - tinter.siol) 

screenContainer — tinter. 

ScreenContainer(theScreen) 

theScreen.BeginScreenAccessl) 

theScreen.AutoRefresh - tinter.tiFALSE 

for row in range(0,theScreen. 

MAXROW): 
theScreen.PrintAt(row,0,”.” “ 
theScreen.MAXCOL) 


theScreen.AutoRefresh - tinter.tiTRUE 
theScreen.Refresh/) 

tb — tinter. TextBox(screenContainer, 
"txt1",9,22,20,”") 
screenContainer.AddControlltb) 


Ib — tinter.Label(screenContainer, 
"IbI1",9,10,"input”) 
screenContainer.AddControl(lb) 


bt — tinter.Button(screenContainer, 
"button1",10,22,10,"DIALOG”) 
bt.SetMethod(“ CLICK” dialog): 
screenContainer.AddControllbt) 


bt -— tinter.Button(screenContainer, 
"button2",10,42,10,"EXIT”) 
bt.SetMethod("“CLICK”,exit): 
screenContainer.AddControllbt) 


screenContainer.Run() 

theScreen.EndScreenAccessl) 
except: 

sys.exit(-1) 


Barangkali memang bukan kode yang 
baik. Akan tetapi, dengan kode tersebut, 


www.infolinux.web.id 


& Contoh penggunaan tinter 


Anda telah mendapatkan satu input box, 
satu dialog, dan tentu saja, penggunaan 
tombol-tombol. Namun, harus diakui, kode 
yang perlu diketikkan masih cukup panjang. 
Solusi lain? Dialog.py 


Dialog.py 

Apabila Anda telah menggunakan program 
dialog dalam pemrograman shell script, 
maka Anda akan mendapatkan kemudahan 
yang sama. Bahkan, jauh lebih mudah dan 
berbagai kesalahan dapat dengan mudah 
diminimasi. Dan yang paling seru: 
pemrograman object oriented ala python 
akan Anda dapatkan. 

Berikut ini adalah contoh kode python 
dengan dialog.py yang akan berfungsi 
serupa dengan contoh shell script dan 
dialog pada awal tulisan ini: 
import dialog 


def main): 
d - dialog.Dialogl) 
nama — d.inputbox(“Masukkan nama 
Anda”) 
d.msgbox(“Halo Y6s” Yonama) 


Bagaimana, seru bukan? Selain lebih 
singkat, kita juga mendapatkan gaya 
pemrograman python yang rapi. Berikut ini 
adalah beberapa contoh penggunaan 
dialog.py. 


infobox 

Infobox digunakan untuk menampilkan 
pesan sementara yang dapat secara 
otomatis keluar tanpa campur tangan user. 
Infobox cocok digunakan untuk splash 
screen. Berikut ini adalah contoh kodenya: 


InroLINUX DESEMBER 2003 61 


Python dan Dialog 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Fanta Apu 7 


ra 


Ol Bos OorOteaa ii Torirai 


JERUK 2212 CI Beber - Oem 


ema NX 


(01 Bonoysan-Opvenan 11 II Tomi EDAN 212 C1 Pet Oem 


& Contoh penggunaan inputbox 


import dialog 
import time 


def main): 
d - dialog.Dialogl) 
d.infobox(“tunggu sebentar...”) 
time.sleep(1) 
d.msgbox(“loaded”) 


if name —--' main ' 
main() 
msgbox 


Penggunaan msgbox dapat Anda lihat pada 
contoh-contoh sebelumnya. 


inputbox 

Penggunaan inputbox dapat Anda lihat pada 
contoh sebelumnya. Seperti yang kita lihat, 
penggunaan inputbox pada python tidak 
seperti penggunaan inputbox pada shell 
script yang harus mengarahkan stderr ke 
suatu file tertentu, dan kemudian mengambil 
isi file tersebut untuk mendapatkan apa yang 
dimasukkan oleh pengguna. 


textbox 

Textbox digunakan untuk menampilkan isi 
suatu file, lengkap dengan fasilitas scroll. 
import dialog 


def main): 
d - dialog.Dialogl) 
d.textbox(”/etc/inittab”) 


if name --' main ': 
main() 
menu 


Implementasi menu pada dialog.py sedikit 
berbeda dengan program dialog aslinya. 
Apabila pada program dialog kita dapat 


62 InroLINUX DESEMBER 2003 


& Contoh penggunaan textbox 


memberikan nama menu item dan 
deskripsinya, maka pada dialog.py, kita 
hanya diberikan kesempatan untuk 
menuliskan nama menu itemnya saja. 
Berikut ini adalah contoh kodenya: 
import dialog 


def main): 
d — dialog.Dialogl) 
menus — ('Makan', “Tidur', 'Terbang') 
d.menul Kegiatan favorit', list -menus) 
if name --' main ': 
main() 


Kita melihat bahwa setiap menu item 
akan diberikan penomoran tertentu. Anda 
dapat menekan tombol keyboard yang 
bersesuaian untuk mengaktifkan menu item 
tersebut. Penerapan menu pada dialog.py 
harus diakui sangat mudah dibandingkan 
penggunaan pada program dialog itu 
sendiri. 


checklist 

Sama seperti menu, penerapan checklist 
pada dialog.py akan jauh lebih mudah 
daripada penggunaan pada program dialog 
itu sendiri secara langsung. 

import dialog 


def main): 
d - dialog.Dialogl) 
lists - I'Pempek', 'Mie ayam', 
'Lumpia'| 
pilihan - d.checklist('Mau makan 
apa?', list-lists, checked -I1,1,11) 
d.msgbox('Pesanan Anda, yaitu 9os, 
akan segera diantar' Yopilihan) 


www.infolinux.web.id 


& Contoh penggunaan menu 


radiolist 

Sama seperti penerapan menu dan 
checklist, penerapan radiolist dialog.py juga 
jauh lebih mudah digunakan dibandingkan 
dengan penggunaan pada program dialog 
secara langsung. Berikut ini adalah 
buktinya: 

import dialog 


def main): 
d - dialog.Dialogl) 
lists — ('Mr. Batara”, 'Mr. David”, 
'Mr. Resza'| 
pilihan — d.radiolist('Ketua KPLI 
Jakarta saat ini (gunakan spasi untuk 
memilih)', list -lists) 
if pilihan - - 'Mr. Batara': 
d.msgbox( Benar') 


else: 
d.msgbox( Salah, atau Anda 
tidak memberikan jawaban') 
if” name —--' main 
main) 
scrolibox 


Implementasi dialog pada python bahkan 
memberikan Anda apa yang tidak diberikan 
oleh program dialog secara langsung. Anda 
dapat menggunakan scrollbox untuk 
menampilkan teks yang dapat di-scroll. Hal 
ini didapatkan dengan memasukkan teks 
tersebut ke dalam suatu file, dan 
menggunakan fungsi textbox untuk 
menampilkan isi file tersebut. Contoh: 
def main): 

d - dialog.Dialogl) 

d.scrollbox('halo apa kabar 

semuanya ?') 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ol Dony rv OorOteaa ii Torirai 


& Contoh penggunaan checklist 


EDO 2212 CI Bebi - Os | 


gauge 

Gauge digunakan sebagai progress baru 
untuk indikator bahwa suatu proses sedang 
berlangsung. Penerapan gauge di dialog.py 
harus diberikan acungan jempol. Selain jauh 
lebih mudah digunakan, Anda tidak akan 
menjumpai layar yang terlalu berkedip. 
Berikut ini adalah contohnya: 

import dialog 

import time 


def main): 
d — dialog.Dialogl) 
d.gauge start(0, "Please wait...") 
for i in range(1,101): 
time.sleep(0.1) 
d.gauge iterateli) 
d.gauge stopl) 


Untuk membuat gauge baru, kita 
menggunakan method gauge start(). Untuk 
menghentikan gauge, kita menggunakan 
gauge stopl). Untuk melakukan iterasi, kita 
menggunakan gauge iteratel). 


passwordbox 
File dialog.py yang penulis download 
kebetulan tidak memiliki method pass- 
wordbox. Apabila Anda mendapatkan versi 
barunya dan memiliki method passworadbox 
atau semacam itu, maka Anda tidak perlu 
melakukan modifikasi. Akan tetapi, apabila 
kebetulan Anda tidak memilikinya, maka 
modifikasilah method inputbox. Anda 
hanya perlu mengganti parameter yang 
diberikan untuk program dialog. 

Berikut ini adalah kodenya: 
def passwordboxlself, text, height- 10, 
width — 30, init-"“, title-"): 


FA entncnia Agu 7 


Python dan Dialog 


Fabaninana du 7 


Tema MN - 2x 


— Tema H- 2x 


1 Boss OpmnOeeu 11 Temirai 


(BOS 2252 G1 Peta - Oem | 


& Contoh penggunaan radiolist 


“nun 


Reguest a line of input from the user. 
Returns the user's input or None if 
cancel was chosen. 


modified by Nop (on Aug 22 03, 
22:56) 
(c, 0) — self. performlself. 
handleTitle(title) -- 
'—passwordbox “Yos” Yod Yod 
“Ios” Yo (text, height, width, 
init)) 
try: 
return olOJ 
except IndexError: 
if c -- 0: # empty string 
entered 
return ""' 
else: # canceled 
return None 


contoh aplikasi 

Berikut ini kita akan membuat program 
pengopi file, dengan fasilitas pemilihan file 
sumber dan tujuan serta sebuah progress bar. 
#!lusr/bin/python 


#contoh aplikasi pengopi file dengan 
bantuan dialog.py untuk interface. 
#noprianto, 26 oktober 2003 


import dialog 
import os 
import sys 


d —- dialog.Dialogl) 
d.setBackgroundTitle( “Program pengopi 
file”) 


src — d.inputbox('Masukkan file yang 
ingin di-copy') 


www.infolinux.web.id 


O1 | Masya Ooroteaa 11 Terma 


& Contoh penggunaan gauge 


EDO 2212 OI Beri - con | 


dest - d.inputbox('Masukkan file tujuan") 


try: 
fsrc - open(src, 1") 
fdest - openldest,'w') 
srcsize — os.stat(src)I6J 
except: 
d.msgbox( Terjadi kesalahan') 
sys.exit(1) 


d.gauge start(0,'Start copying...', 
title-'Copying Yos to Yos' Yolsrc, dest)) 


while 1: 
buff - fsrc.read(8192) 
if not buff: break 
fdest.write(buff) 
destsize - os.stat(dest)I6I 
percent — destsize “ 100 / srcsize 
d.gauge iterate(percent,'copying Sold 
bytes of Sold bytes (Yd percent)...' 
Yoldestsize, srcsize, percent)) 


Pada saat program ini dijalankan, sebuah 
inputbox yang meminta file sumber akan 
ditampilkan untuk Anda. Setelah itu, 
inputbox kedua yang meminta file tujuan 
juga akan ditampilkan. Untuk saat ini, kita 
tidak menggunakan fasilitas fselect dari 
program dialog. Setelah informasi yang 
dimasukkan benar, maka proses pengopian 
pun dimulai. Sebuah indikator berupa 
progress bar akan ditampilkan. 

Selain kelebihan yang ditawarkan dari 
penggunaan dialog.py, tentunya kita bisa 
melihat kekurangannya. Salah satu 
contohnya adalah kita tidak dapat meminta 
lebih dari satu input dalam satu dialog. 
Tapi, rasa-rasanya hal tersebut cukup 
wajar. Bukankah sesuatu tidak harus selalu 
sempurna?4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InoLINUX DESEMBER 2003 63 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan MySOL 


Python dan MySOL 


MySOL terkenal sebagai database yang cepat dan cukup mudah untuk 
dipelajari. MySOL juga didukung oleh banyak bahasa pemrograman. 
Python adalah salah satu contohnya. 


unia free software memang 

menyediakan banyak pilihan. 

Termasuk pilihan untuk bahasa 
pemrograman dan database server. Khusus 
untuk bahasa pemrograman, rata-rata Anda 
dapat membuat sesuatu dengan bahasa 
apa saja. Sebagai contoh, Anda tertarik 
untuk membuat tampilan ala Abiword. 
Sebut saja bahasa pemrograman yang 
Anda gunakan, dan umumnya Anda dapat 
membuatnya dengan mudah. Walau 
bahasa pemrograman yang Anda gunakan 
tidak mendukung, hampir selalu ada pihak 
ketiga yang membuat binding pustaka 
tertentu untuk bahasa Anda. Indah bukan? 
Anda tidak harus selalu menggunakan 
bahasa tertentu hanya untuk mendapatkan 
sesuatu hal. 

Begitupun dengan koneksi ke MySOL. 
Beberapa pihak sering mengindentikkan 
penggunaan MySOL dengan bahasa PHP. 
Hal tersebut bisa juga dikarenakan MySOL 
sering digunakan sebagai database server 
untuk website. Namun, Anda tetap bisa 
melakukan koneksi dan bekerja dengan 
database server populer ini dengan python. 
Walau secara resmi modul untuk melakukan 
koneksi ke MySOL tidak disertakan dalam 
distribusi resmi Python, Anda bisa 
mendapatkannya dari pihak ketiga. 


Persiapan MySOL 

Untuk melakukan koneksi ke MySOL, tentu 
saja database Anda harus telah terinstal. 
Sebaiknya, seorang user untuk percobaan 
juga dibuat dengan hak akses ke database 
tertentu. Instalasi MySOL di luar cakupan 
artikel ini. 

Untuk membuat database dan user, 
Anda dapat menggunakan phpmyadmin 
atau menggunakan shell MySOL secara 
langsung. Contoh ini akan melakukannya 
dengan shell MySOL. Bagi yang tidak 
menyenangi penggunaan Command Line 
Interface, Anda dapat menggunakan 
phpmyadmin. 


64 InroLINUX DESEMBER 2003 


Ketikkanlah perintah berikut ini pada 
shell Anda: 
mysgl -u root -p 


Apabila password root untuk MySOL 
belum diatur, maka penekanan ENTER akan 
membawa Anda ke dalam shell MySOL. 

Asumsikan kita akan membuat user tes 
untuk bekerja dengan database tes. Berikan 
perintah-perintah berikut ini: 
create database tes: 
grant all privileges on tes." to 
tes@localhost identified by 'tes': 
flush privileges: 


Perintah pertama akan membuat data- 
base tes. Perintah kedua akan membuat 


shell MySOL, maka kita siap untuk 
bereksperimen lebih lanjut. Berikutnya, kita 
akan membuat tabel sederhana dengan 
dua field, nama dan hobi, masing-masing 
bertipe varchar dengan batas 100 dan 
200 karakter. Tabel tersebut akan kita 
namai A. Setelah itu, kita akan 
memasukkan satu buah record ke dalam 
tabel tersebut. 

mysgl» create table Alnama 
varchar(100), hobi varchar(200)): 

Ouery OK, 0 rows affected (0.01 sec) 


mysgl» desc A: 


user tes dengan password awal tes, bt --—-——- h -—--———555 f#---- 4----—- 
kemudian memberikan hak penuh pada tb -——-—— hb 5-55 is 
semua isi database tes. Perintah terakhir | Field Type Null | Key 
diberikan agar pemberian hak segera | Default | Extra 
berlaku. hb -——-—— h -——--—-5—5 bo --—— h--———- 
Cobalah user tes dengan memberikan bh ---—-—- fb ----—--——- 4 
perintah berikut ini: nama | varchar(100) | YES | 
mysgl -u tes -p | NULL | 
| hobi varchar(200) | YES | 
Isikanlah password awal, yaitu tes. | NULL 
Apabila Anda berhasil masuk ke dalam tb ——-——- hb 55 tb t-——— 
P € Applications Actlons Pia | 3 — 
- Terminal 


Elle Edit View Terminal Go Help 


aop:-$ myagl -u root -p 
Enter password: 
Welcome to the MySOL monitor. 


Type 'help:' or 'Nh' £or help. Type 'Nc' 
myagl? use teaj 
Reading table information for 


You can turn off this feature 


Database changed 
mysagl» desc Az 


t-——————— te —————5—55—555 t—————— t————— h————————— 
| Field | Type | Null | Key | Default 
t--——-——- A55 t-—————— A55 5SLLLS 
| aama | varchar(100) | YES | NULL 

| hobi | varchar (200) | YES | | mount 
t-—————— —————————————— t—————— h————— ————————— 
2 rows in set (0.00 sec) 

mysglz O 

& Shell MySOL 


www.infolinux.web.id 


Commands end with j 
Your MySOL connection id is 22 to server version: 


or Ng. 
3.23.49-109 


to clear the buffer. 


completion of table and columa names 
to get a guicker startup with 


TA. 


-——————— 4 
| Extra | 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan MySOL 


(4 Applications Action EM & — FiSepi9, 22:27 jt 
HI nm 


FiSepi9, 20:20 @) 


“1 henications Action #EM & — 
& 


Tunning on localhost - phpMyAdmin 225 - Wozila l- 3x tes-A running on localhost -phpMyAdmin 223 - Mazila I- 5x 
Hle Edit View Go Bookmarks Tools Window Help HlEle Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 
Back v Forward - Reload Stop | 48 hitpx/Mocalhost/phpmyadmivindex.php T| 1) aok » Fowari - Reload Stop | dB hitpiMMooalhost/phpmyadminindex.php bj 
2 sal 
Welcome to phpMyAdmin 2.2.3 La Database tes-table A running on focalhost 
rupal (an) 
MYSOL 3.23.49-log running on localhost as rooi@localhost Bnysdl @ Fleia Type Length/Values" Atiributes Nut Default Extra 
Re & hama VARCHAR — “| fioo I Aja ANuu FE 
MySaL phpMyAdmin BAU) hobi VARGHAR — | feoo I jm Au Ki 
? Create new database (Documentation) "Language: (Engiisnten)”——— Go 
ngan Eitest () Sa 
? pnpMyAGmIn documentation 
? Show MySOL runtime Information (Documentatian) — Show PHP information ' Iffleld type Is "enum" or "set", please enter the values using this format: 'a! b,6! 
7 Show MYSOL system variables (Decumentatian) Official phpMyAdmin Homepage It you ever need to put a backsiash (“V) or a single guote (") amongst those values, backslashes It ('or example Nxyz' or Nb). 
Show processes (Doowmentation) " Souretorge phpMyAdmin Download Page 
1 Reload MySOIL (Documentation C (CVSI Iistsl Pe 
Users (Dooumentation 
7 Databases siatistcs 
7 Logout 
sos) Ir -- Sk Bb 2 Ga | Done PP 
0x |: Eipvihonemnyagl.cxw - OpenOfioe) Terminal (EBWSOLdb: a Python Interface fc |lrunning on localhost - phpMyAdr| IA aa .0x |:| Hiovthonemysgl.axw - OpenOffloe BI Terminal EBMySOLdb: a Python interface ic |Blftes.A running on localhost - phpl| Ab 


& PHPMyAdmin, lebih mudah digunakan 


2 rows in set (0.00 sec) 
mysgl» insert into A(nama,hobi) 
values|'nop”, terbang”): 


Ouery OK, 1 row affected (0.05 sec) 


mysgl» select “ from A: 


t---—- ft ----——- t 
| nama | hobi | 
t---—- ft ----——- t 
| .nop | terbang | 
t---—— ft ----——- t 


1 row in set (0.03 sec) 


Baiklah. Database server siap. Kita akan 
berurusan dengan Python. 


Persiapan Python 
Karena modul untuk bekerja dengan 
MySOL tidak datang bersama distribusi 
resmi python, maka umumnya Anda harus 
melakukan instalasi secara manual. Cobalah 
jalankan modus interaktif python, dan 
berikanlah perintah berikut ini: 
222» import MySOLdb 
Traceback (most recent call last): 

File “«stdin»”, line 1, in ? 
ImportError: No module named MySOLdb 


Apabila Anda mendapatkan tampilan 
tersebut, maka modul untuk bekerja 
dengan MySOL belumlah terinstall. Apabila 
Anda menggunakan distro Debian atau 
turunannya, berikanlah perintah berikut ini 
untuk melakukan instalasi: 
apt-get install python-mysgldb 


& Pembuatan tabel dengan PHPMyAdmin 


Untuk distro lain, carilah terlebih dahulu 
paket untuk distro Anda. Apabila tidak 
tersedia, carilah terlebih dahulu paket yang 
dibuat oleh pihak ketiga. Apabila tidak 
tersedia pula, cobalah ke website http:// 
sourceforge.net/projects/mysal-python. 
Apabila Anda terpaksa harus melakukan 
kompilasi dari source, perhatikanlah hal-hal 
berikut ini: 

@ Anda harus memiliki Python 1.5.2 atau 
lebih baru. 

@ Anda harus memiliki distutil 1.0.2 atau 
lebih baru. Distutil pertama kali datang 
bersama Python 1.6. Versi 1.0.2 datang 
bersama Python 2.1. 

@ Anda harus memiliki MySOL 3.22.19 
atau lebih baru. 

@ Anda harus memiliki pustaka zlib 

@ Dan tentunya, sebuah kompiler. 

@ Jangan lupa untuk membaca file 
setup.py 


Setelah terinstall, maka secara default, 
Anda akan mendapatkan tampilan berikut 
ini apabila method dir() dipanggil dengan 
parameter berupa objek MySOLdb. 

222» import MySOLdb 

2252 dir(MySOLdb) 

((BINARY', 'Binary', 'Connect', 'Connec 
tion', 'DATE', 'DBAPISet', 'DataError', 
'DatabaseError', 'Date', 'DateFromTicks', 
'Error', 'FIELD TYPE', “IntegrityError', 
'InterfaceError', “InternalError', 
'MySOLError', 'NULL', 'NUMBER', 
'NotSupportedError', 'OperationalError', 
'ProgrammingError', 'ROWID', 'STRING', 
'Set', 'TIME', 'TIMESTAMP', 'Time', 


www.infolinux.web.id 


'TimeFromTicks', 'Timestamp', 
'TimestampFromTicks', 'Warning', 
“all '," author ', " builtins ', 
“doc, file name ', 
“path ','' revision ', " version ', 
“.mysgl', 'apilevel', 'connect', 'connec 
tion', 'constants', 'debug', “escape', 
'escape dict', "escape seguence', 
"escape string', 'get client info', 
'paramstyle', 'result', 'sets', 

“string literal', “thread safe', 
'threadsafety', 'times', "version info") 
»»» 


4 


Semua persiapan telah selesai dilakukan. 
Kita siap untuk melanjutkan ke bagian 
berikutnya. 


Python # MySOL 

Pertama-tama, kita perlu melakukan 
koneksi dan otentikasi terlebih dahulu 
sebelum guery dapat dilakukan. Berikut ini 
adalah contoh kode program untuk 
melakukannya: 

import MySOLdb as M 


def main): 
try: 
db - M.connectlhost - 
"localhost”, 
user-"tes”, 
passwd - "tes", 
db-"tes”" 
) 
print db 
except: 


print “ada kesalahan” 


InroLINUX DESEMBER 2003 65 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Python dan MySOL 


" € Applications Action P2 | t. 2 
. 


Elle Edit View Terminal Go Help 


Terminal 


' P4 Applications  Actions cBi 3 


— 
- Terminal 


Elle Edit View Teminal Go Help 


nop:-/temp/writing/now/tutorial-python-myagl/code$ python connect.py 
Smysgl.connection open to 'localhost' at 81a531c» 
nop:-/temp/writing/now/tutorial-pythontmyagl/code$ O 


' ' 
&— | | Elpython-mysal.sxw - OpenOfficel El Terminal (Eiwseteo: al 


| , 
— | | Ejpython-mysal.sxw - OpenOfflce| BI 


aop:“/temp/writing/now/tutorial-pythont-mysgl/code$ python guery.py 
jumlah record: 3 


aama : aop, hobi: terbang 
aama : n0p2, hobi: makan 
nama : n0p2, hobi: makan 


nop:-/temp/writing/now/tutorial-pythontmyagl/code$ O 


Terminal (Bi wsaLeb: 


& Koneksi ke MySOL berhasil dilakukan 


& Menampilkan isi tabel 


Pertama-tama, karena nama modul 
MySOLdb terlalu panjang, maka kita 
membuat alias M agar mempersingkat 
penulisan. Dalam blok try/except, kita 
mencoba memanggil method connect!) 
agar koneksi dan otentikasi dilakukan. 
Parameter yang diberikan adalah parameter 
dalam bentuk keyword sehingga letak 
parameter bebas. Apabila koneksi dan 
otentikasi berhasil, maka kita akan 
menampilkan objek koneksi database kita. 
Sebaliknya, tampilkan pesan kesalahan. 

Isilah tabel A dengan record tertentu. 
Contoh program berikut ini akan 
menampilkan semua record dari tabel A: 
import MySOLdb as M 


def main): 
try: 

db - M.connectlhost - 
"localhost”, 
user-"tes”, 
passwd -”tes”, 
db -"tes” 
) 


c — db.cursorl) 
c.execute (“select “ from A"): 
all — c.fetchall() 
print “jumlah record: oi” 
Yodb.affected rowsl) 
for i in all: 

print “nama : $6s, hobi: 


66 InroLINUX DESEMBER 2003 


Ios” 9olilOl,iL 11) 
c.closel) 
db.commit() 
db.closel) 


except: 
print “ada kegagalan” 


Berikut ini adalah contoh keluarannya: 
$ python guery.py 
jumlah record: 1 
hama : nop, hobi: terbang 


Setelah kita melakukan koneksi, maka 
kita akan membuat cursor secara eksplisit. 
Kemudian, kita panggil method executel) 
milik objek cursor dengan parameter 
berupa sintaks SOL. 

Apabila guery berhasil dijalankan, kita 
akan mengambil semua hasilnya dengan 
memanggil method fetchall(). Untuk 
mendapatkan nilai affected rows, kita 
memanggil method affected rows() milik 
objek koneksi database. 

Setelah kita menampilkan semua isinya, 
kita akan menutup cursor dan sekaligus 
menutup objek koneksi database. Method 
commit() sebaiknya dipanggil secara ekspsit 
seperti pada contoh. 

Baiklah. Bagaimana dengan cara untuk 
memasukkan record baru? Perhatikanlah 
contoh berikut: 

import MySOLdb as M 


www.infolinux.web.id 


def main): 
try: 
db - M.connect(host- 
"localhost”, 
User-"tes", 
passwd -”tes”, 
db —”tes”" 
) 
c — db.cursorl) 
c.execute (“""insert into 
Alnama, hobi) 
values (Yos, Yos)" "", 
(“nop2”,” makan”) 
Ip 
c.closel) 
db.commit() 
db.close() 
except: 
print “ada kegagalan” 
if name --' main ': 
main() 


Satu hal yang harus diperhatikan adalah 
penggantian format Yos dalam tuple karena 
menuruti standar spesifikasi DB API. 

Bagaimana menurut Anda? Bukanlah kita 
dapat dengan mudah melakukan koneksi ke 
MySOL dengan Python? Begitupun kalau 
Anda bekerja dengan Zope. Pembuat 
MySOLdb, Andy Dustman, juga mengimple- 
mentasikan ZMySOLDA sehingga Anda 
dapat pula menggunakan MySOL di 
lingkungan kerja Zope. Selamat mencoba! 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


IKLAN 


Konsistensi Input pada Calc 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Konsistensi Input pada 


Input yang konsisten adalah awal dari data yang konsisten. Sebaliknya, 
memasukkan data secara sembarangan akan berujung pada data yang 
kacau balau. Openoffice.org calc memberikan kita segala fasilitas yang 
dibutuhkan agar masukan data tetap konsisten. 


ayangkanlah skenario berikut ini. 

Anda memiliki satu tabel yang 

digunakan oleh banyak aplikasi. 
Data di dalam tabel tersebut bertambah 
setiap harinya. Penambahan data, selain 
dilakukan secara otomatis, juga dilakukan 
secara manual, walaupun persentasi entri 
data manual jauh lebih kecil. Data yang 
dientri adalah kode barang, nama barang, 
jumlah, dan harganya. Kode barang Anda 
kebetulan cukup panjang dan tidak 
membentuk kata yang mudah diingat, 
sehingga untuk mengetikkannya berkali-kali 
sangatlah menyusahkan. Untuk melakukan 
copy dan paste juga tidak selalu 
memungkinkan karena tidak semua barang 
berada dalam kondisi terurut. Mau tidak 
mau, walau menyusahkan, kode barang 
diketikkan manual dan hati-hati. Akan 
tetapi, dalam kondisi tertentu, kesalahan 
dapat saja terjadi. 

Masih dalam skenario yang sama. 
Jumlah barang tentunya berupa bilangan. 
Akan tetapi, kesalahan dapat saja terjadi 
dan mengakibatkan jumlah barang Anda 
mengandung huruf. Kesalahan seperti ini 
sangatlah merepotkan. 

Kemudian, untuk memperparah 
keadaan, kita mengasumsikan field harga 
barang telah terformat rapi dan 
mengandung tulisan Rp, dan entri data 
dilakukan oleh petugas yang kebetulan 
tidak diberitahu bahwa tulisan Rp tersebut 
hanyalah format. Tulisan Rp pun 
dimasukkan secara manual. Hal tersebut 
berarti, data menjadi tidak konsisten. 

Untunglah, Calc menyediakan segala 
fasilitas agar semua kesalahan yang 
disebutkan sebelumnya dapat diminimalisasi, 
atau bahkan dicegah. Kita akan membahas- 
nya satu per satu, langkah demi langkah. 


AutoComplete 


OpenOffice.org melengkapi dirinya dengan 
fasilitas AutoComplete. Ini adalah fasilitas 


68 InroLINUX DESEMBER 2003 


yang sangat berguna. Pada Calc, apabila 
Anda telah mengetikkan kata-kata tertentu 
dalam satu kolom, maka ketika Anda 
mengetikkan huruf yang bersesuaian 
dengan kata-kata tersebut, Anda tidak perlu 
mengetikkan berkali-kali kata yang sama. 
Gunakan saja fasilitas AutoComplete-nya, 
atau yang lebih dikenal dengan istilah 
Autolnput. Fasilitas ini setidaknya dapat 
mengurangi kesalahan akibat kecapaian 
mengetikkan kode barang yang sama 
berkali-kali. 

Secara default, fasilitas Autolnput 
diaktifkan oleh OpenOffice. Untuk me- 
nonaktifkan fasilitas ini, hilangkanlah tanda 
check pada Tools | Cell Contents | 
Autolnput. 

Selain itu, secara default, Calc pun 
melengkapi dirinya dengan kemampuan 
untuk mengganti kata-kata tertentu yang 
dianggap salah ketik. Anda bisa menam- 
bahkan definisi kata baru sendiri, sehingga 
kesalahan bisa lebih diminimasi. Fitur ini 
umumnya disebut sebagai AutoCorrect. 

Untuk mengatur AutoCorrect, pilihlah 
menu Tools AutoCorrect. Di sini, kita dapat 
mengatur bagaimana Calc diatur untuk 
memperbaiki kesalahan yang kita ketik, 
ataupun bagaimana Calc diatur untuk 
membantu kita agar pengetikan dapat 
dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Apakah Anda memperhatikan bahwa 
Anda dapat membuat OpenOffce secara 


On NN 
Replacements and exceptionsforlanguage: — English (USA) 5) 


Replace | Exesptions | Options | Custom Ouotes | 


bata Input! BI 


1 

9, Namal Barang 

2 CD RW 
"Kertas NM 

, , 


2 Wih 


otomatis memformat teks yang diapit tanda 
£ menjadi lebih tebal? 


Data Validity 

Anda dapat membuat Calc menjadi begitu 
cerewet sehingga hanya akan menerima 
input yang berupa bilangan. Bahkan untuk 
bilangan, Anda dapat memaksa Calc agar 
hanya menerima masukan bilangan yang 
lebih besar dari 10, namun lebih kecil dari 
100. Bukan hanya itu, Anda bahkan dapat 
mengatur Calc agar hanya menerima teks 
dengan panjang minimal 10. Dan yang lebih 
luar biasa, Anda dapat membuat Calc agar 
hanya menerima masukan tanggal di antara 
range tanggal tertentu. Luar biasa, bukan? 
Fasilitas-fasilitas tersebut dibuat untuk kita, 
sebagai pengguna, agar dapat 
meminimalisasi segala kesalahan yang 
mungkin terjadi. 

Untuk memulai, bloklah daerah yang 
Anda inginkan untuk diatur kriteria masuk- 
kannya. Setelah itu, pilihlah menu Data | 
Validity. Sebuah dialog yang terdiri dari tiga 
bagian akan ditampilkan untuk Anda. 

Bagian pertama, Criteria, adalah tempat 
segala kriteria dimasukkan. Secara default, 
field Allow menerima A// values. Kliklah pada 
combobox yang tersedia untuk memilih 
kriteria Anda. Sebagai contoh, kita akan 
membuat agar masukkan yang diterima 
adalah hanya berupa bilangan. Maka, kita 
perlu memilih Whole Numbers dari combo- 


Griteria |input Help | ErorAlert| 


Help Beset 


Caneel Help Reset 


& Dialog AutoCorrect 


www.infolinux.web.id 


& Dialog Data Validity 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


TUTORIAL 


Pi Validity x 
Griteria | Input Help | Error Alert) 
Atow role ambare TA 


IP Allow blanks 


Data between 5 


Minimum j 


Maximum Er 


Cancel Help Beset 


Konsistensi Input pada Calc 


aa NN 
Criteria | Input Help. Eror Alert | Griteria Input Help | Eroratert| 
IF Show error message when invalid values are entered PF Show input help when cell is selected 
Gontents — — — Gontents 
ato ee 3A- zue angka loh 
Tile hehehe Input help 
Error message kalah ni yese 5 
La Cancel Help Reset Ganeel Help Reset 


& Memasukkan kriteria untuk Data Validity 


box. Apabila kita mengizinkan user untuk 
memasukkan karakter kosong seperti spasi, 
maka aktifkanlah check pada Allow blanks. 

Ingin menambahkan kriteria lain? 
Misalnya, bilangan antara 1 sampai 10? 
Kalau begitu, pada field data, pilihlah 
between. Kemudian, Anda dapat 
memasukkan 1 untuk field Minimum dan 
10 untuk field Maximum. 

Sudah selesai? Belum. Apabila Anda 
menekan tombol OK dan mengetikkan 
sesuatu di luar kriteria yang telah kita 
tentukan, maka Calc akan melakukan 
protes secara diam-diam. 

Untuk itu, berpindahlah ke bagian Error 
Alert dan aktifkan check pada Show error 
message when invalid values are entered. 
Kliklah tanda OK, dan Calc Anda akan 
menjadi lebih cerewet dari sebelumnya. 


Pesan kesalahan 

Apa yang akan terjadi apabila Anda 
memasukkan sesuatu yang di luar kriteria 
sekarang? Calc akan menampilkan sebuah 
dialog kecil berjudul OpenOffce.org Calc 
dan bertuliskan Invalid value. Apabila 


"Applications Actions EMAK — 
al 


& Membuat pesan kesalahan sendiri 


tombol OK pada dialog tersebut diklik, 
maka sesuatu yang Anda masukkan 
tersebut akan dihapus kembali. 

Sampai di sini, tugas kita untuk 
mencegah data yang tidak benar agar tidak 
dimasukkan telah selesai. Akan tetapi, rasa- 
rasanya hal tersebut masih kurang 
personal. Seharusnya, kita dapat membuat 
pesan kesalahan yang lebih personal. 

Untuk itu, blok kembali daerah Anda, dan 
pilih kembali Data | Validity. Berpindahlah ke 
bagian Error Alert. Pada bagian contents, 
isikanlah judul dialog yang Anda inginkan 
pada bagian Title, dan tuliskanlah segala yang 
Anda inginkan pada bagian Error message. 

Percayalah, Anda memiliki Calc yang 
jauh lebih cerewet sekarang. 


Petunjuk input 
Baiklah. Segala hal yang diinginkan telah 
didapatkan. Nilai di luar kriteria tidak 
mungkin dimasukkan ke dalam daerah 
tertentu kita. Dan pesan kesalahan yang 
sesuai keinginan pun telah kita miliki. 
Namun, tegakah Anda apabila 
seseorang yang masih baru dengan Calc 


Wed Sep 17, 172319) 2 


"Applications Actions EMAK 
al 


& Membuat petunjuk input 


harus mendapatkan pesan kesalahan terus 
menerus hanya karena tidak tahu nilai 
seperti apa yang harus dimasukkan? Tentu 
tidak. 

Blok kembali daerah Anda, dan pilih 
kembali Data | Validity. Tujulah bagian Input 
Help. Aktifkan check pada bagian show 
input help when cell is selected. Kemudian, 
pada bagian contents, masukkanlah judul 
dan petunjuk input yang Anda inginkan. 
Klik OK untuk mengakhiri dialog. 

Sekarang, setiap kali ce// pada daerah 
Anda aktif, maka sebuah pesan akan 
ditampilkan. 

Luar biasa bukan, fasilitas AutoCom- 
plete dan Data Validity Calc? Sebenarnya, 
OpenOffice.org siap untuk membantu Anda 
lebih jauh lagi. Karena OpenOffice.org 
adalah aplikasi office pilihan untuk Linux 
(dan mungkin pula untuk Windows). 
Lambat? Tidak. Penulis, dengan komputer 
yang cukup ketinggalan untuk saat ini, 
dapat menjalankan membuka Calc dalam 
hitungan 2 atau 3 detik. Gunakan 
Openoffice.org Ouick Starter! 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


— Wed Sep to, tang) 2 


Untitled2 - OpenOffice.org 1.1 


l- 2x 


Untiled2 - OpenOffice.org 1.1 5x 


File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


File Edit View Insert Format Tools Data Window Help 


mag 


F 
EN 


8 Si206”s” iB 


sxyas seloraaa 


E 


a 


A B C D E F G H 


E F 5 Ti 3 K T 


angka loh 
dari sampai 10loh 


GE aLean 


INop 


5 
2 

angka li 
5 dari t sampai t0loh 
5 
8 
7 


Pore” Ioi 
Jerv 
5 
ngka loh: 


II ”24 Dr ses aLeEn 


H hehehe IX 
KE 1 - 
1g 1g salah niyoee 
ma jas 18 2g 
ms 1d Mora 
15 15 
Z Ta 
&- fin 1G 
Za jas 19 
AE 20 
B fa B ja 
Ex C2z 22 
23 23 
24 24 
25 25 
25 25 
2 2 
za 28 
z9 z9 
30 5 30 - 
| Faedetipsheen Grereyonees Us J TE! | adetipsheen Grereyomes Isl 1 TE! 
Sheet173 Detauit Toon Is (- Sum-o Sheet173 Default too (insRT (STD (| Sum-o 
G5 |:| konsistensi calo.cxw - Op! Gntitled2 - OpenOffice.org ##OpenOffice.org Help - Hei AI Terminal FEKMMS - 281. Cllef Richar Kemis | aj: (Ekonsistensi calo.sxw - Op| LiUntitled2 - OpenOffice.org #4OpenOffice.org Help - Hell Terminal FEKMMS - 281. Cllef Richar/ C- Ie 


& Petunjuk input beraksi 


& Pesan kesalahan 


www.infolinux.web.id 


InoLINUX DESEMBER 2003 69 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Microsoft Access di OpenOffice.org 


Menghadirkan Microsoft Access 
di OpenOffice.org 


OpenOffice.org bukan hanya sekadar aplikasi office. OpenOffice.org 
adalah teknologi. Dengan beberapa trik, kita dapat menghadirkan 


Microsoft Access di OpenOffice.org. 


ombinasi Word, Excel, dan Access 

telah menjadikan Microsoft Office 

meroket ke luar angkasa. 
Bayangkan saja hasil penjualan office suite 
berharga ratusan dollar tersebut apabila 
jutaan orang di dunia ini membelinya. Harus 
diakui, Microsoft Corporation adalah 
perusahaan software besar yang sungguh 
luar biasa. Mereka dapat mengerti 
kebutuhan bisnis mulai dari yang sederhana 
sampai yang kompleks. 

Di sisi lain, kalau tidak ada StarOffice 
dan openoffice.org, pengguna Linux hanya 
bisa gigit jari dengan segala kemudahan 
dan kemampuan integrasi antarkomponen 
Microsoft Office. Hampir segala paket 
office yang ada di Linux masih merupakan 
embrio untuk dapat menandingi 
kemampuan Microsoft Office. Untunglah, 
Sun kemudian menyumbangkan StarOffice 
yang kemudian bercabang menjadi 
OpenOffice.org. Dengan OpenOffice.org, 
hampir semua kebutuhan seperti pengolah 
kata, spreadsheet, aplikasi presentasi, 
aplikasi pembuat halaman web, aplikasi 
pembuat formula matematis, dan lain 


sebagainya tersedia. Dengan demikian, 
praktis pengguna Word, Excel, dan 
PowerPoint dapat dengan senang hati 
berlabuh di OpenOffice.org, asalkan ada 
kemauan dan usaha belajar. 

Bagaimana dengan pengguna Access? 
Menurut survai, pengguna Access hampir 
sama banyaknya dengan pengguna Excel. 
Dan hal tersebut membuat proses transisi 
ke Openoffice.org menjadi terlihat lebih 
sulit. Sebuah pertanyaan sederhana: kalau 
para developer mampu membuat program 
secanggih OpenOffice.org, bagaimana 
mungkin mereka tidak mampu 
menambahkan kemampuan seperti halnya 
Microsoft Access? Bagaimana mungkin 
OpenOffice.org dapat menyaingi Microsoft 
Office kalau tidak menyertakan juga aplikasi 
yang kompatibel dengan Microsoft Access? 

Harus diakui pula, banyak perusahaan 
yang menyimpan dan mengelola semua 
data, termasuk data rahasia di dalam 
database Access. Berbagai form dan 
reporting pun telah dibuat dengan 
mengandalkan kemampuan Microsoft 
Office. Baiklah. Perpindahan Word ke 


Writer dan Excel ke Calc masih bisa 
diteloransi. Tapi kalau sampai harus 
mengorbankan data yang telah dibuat 
bertahun-tahun, maka lebih baik membayar 
dan menggunakan Microsoft Office. 
Pendapat tersebut tentunya harus dihargai 
dan dipandang dari sisi perusahaan. 

Sebenarnya, OpenOffice.org telah 
melengkapi dirinya dengan segala sesuatu 
yang diperlukan untuk menjadi Access. 
Bahkan dalam beberapa hal melebihi 
kemampuan Access. Anda tidak harus 
menyimpan ke dalam database sederhana 
seperti file MDB Microsoft Access. Anda 
bahkan bisa menyimpan ke database 
server canggih seperti MySOL, Postgre- 
SOL ataupun Oracle. Sayangnya, 
OpenOffice.org tidak secara eksplisit 
menyertakan aplikasi yang kompatibel 
dengan Microsoft Access. 

Sisi kelemahan ini bisa menjadi 
hambatan untuk menggunakan 
OpenOffice.org. Bagi programer atau 
administrator sistem, tutorial ini tentu saja 
dapat digunakan untuk menghadirkan 
fasilitas serupa Access di OpenOffice.org. 


((€ Appilcations Actions ENAK MH — E Tue Ootta,1617 @) & 1" Appibations Action MEME Ho —— Tue Oct 14, 16:33 @) & 1 
Bf Gelabasecasaw “OpenOfioeog 11 I- Xx si Tabie Design: Tablet |- xXx 
File Edit View Insert Format Tools Window Help File Edit Tools Window Help 
romehcersnoptemperingnonessbeseossri| 1s Bas esas sala El majas sel 
eta Atma aka 2 Ana Hole Name Fila Type Desenpuan | 
. ri Tfnomer Decimal |DECIMAL ) - 
Bu 5 PEnan aan Aan ane EEEEREO 25 AA nama Tert| VARCHAR) 
Er ni Data Source Administration x alamat Tert( VARGHAR) 
fe 
a 
&| 
2 
las 
? 
23 
1» 
() 
. je 
- 
5 (1 
Field Properties 
10K | Arap || Caneet | Help Length Ea 
Decimal places D 
Default valus 

& Formatexample Ti 

al 

Bj 

( 

, 
Pae212 Detautt Hoox nsar (ro Ave | 
10k |:| Eiiatabaseoo.sxw - OpenOffice.og! El Unttledi - OpenOffice.og 1.1 | (Terminal) (EEKUMS - 140. Aerosmith -1 Dont | (ES LL & |:| Biuntitedi - OpenOffic| Eidatabaseoo.sxw - Op) Table Design:: Table Table Design: TabelBMl Terminal EEKMNS - 221. Bonnie TR | 


& Koneksi untuk dBase & Membuat tabel baru untuk format dBase 


70  InroLINUX DESEMBER 2003 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(€ Appilcations Actins ENAK MI K5 — 
st 


Tue Oot 14, 1646 MG) 


Microsoft Access di OpenOffice.org 


"1 Applications Action HENIK I D —| 


Tue Oot 14, 17:11 @) 


Guery Design: Overyi 


I-5X 


@alabaseoo.sxw -OpenOffise.org 11 aux 


File Edit Yiew Insert Tools Window Help 


asasi saja 
alamat | 


Askoessiso|a 


Tt 
nomor nama 


JJ 
5 Fl £ 


per ——— ———— —— — 


a78 


ODBC Data Source Administrator x 


User DSN | System osn'“| Enes | (Divers | (Sists "| 'Aavanced | About | |P ap 


Vai (Name | Deseription | Driver | 


bad. | 


AT 
jan: see» 


Bemove 
Contigure r 


Ld F F tj r Lai La La La) la) 
Menambahkan Aksesori pada OOo 
— « 
al J » Pased/a Default Kooe fissat (sto hye | | 
&8 |:| Biuntitedi - OpenOffic| Eidatabaseoo.sxw - Op ##Table Design:: Table |Ouery Design: Ouery|BM Terminal EIXUMS - 214. Jose V/f as &0 |:| Biuntitedi - OpenOffic| Eidatabaseoo.sxw - Op) Table Design:: Tabie Bl” Terminal EKUMS - 57. Backsin @ODBC Data Source 4 EM NAN 


Ser User data source conmguration is stored In yaur home directory This allows. 
yau to configure data access winout having to be the system administrator. 


ana ost ee area SE 
E 


& Tampilan guery untuk dBase 


Namun, untuk pengguna komputer pada 
umumnya, tutorial ini bisa menjadi senjata 
makan tuan, karena sepertinya 
menggunakan paket Office di Linux pun 
sedemikian susah. Dan tentunya jumlah 
pengguna komputer pada umumnya lebih 
banyak daripada jumlah administrator 
sistem dan jumlah programer. 

Internal OpenOffice.org adalah sesuatu 
yang sangat luar biasa. Anda hampir 
mendapatkan segala yang Anda butuhkan 
untuk bekerja dengan aplikasi kantoran. 
Kalau hanya untuk menghadirkan aplikasi 
Microsoft Access, Open0Office.org jelas 
mampu. Kita akan melihat beberapa trik 
untuk menghadirkan Microsoft Access ke 
dalam OpenOffice.org. 

Untuk database, kita akan 
menyimpannya ke dalam format dBase 
(yang barangkali penuh dengan kenangan 
indah) dan ke dalam database server 
MySOL! Semuanya dapat Anda lakukan 
tanpa memberikan satu pun perintah SOL! 
Bayangkan kemampuan OpenOffice.org! 
Untuk pembahasan, kita akan membahas 
secara terpisah. Dengan demikian, bagi 
Anda yang hanya ingin mencoba dan puas 
bekerja dengan format dBase, Anda tidak 
perlu membaca bagian untuk bekerja 
dengan MySOL. 


Bekerja dengan file dBase 
Format dBase harus diakui masih sangat 
umum digunakan. Bahasa pemrograman 
seperti Foxpro untuk DOS datang dengan 
interface yang sangat bagus untuk bekerja 
dengan format DBF. Namun, Foxpro 


& Program ODBCConfig 


tetaplah Foxpro. Anda tidak akan 
mendapatkan tampilan yang sangat indah 
seperti halnya Microsoft Access. 
Sebaliknya, dengan OpenOffice.org, Anda 
dapat bekerja dengan format DBF dalam 
interface seindah Microsoft Access. Dan 
apa yang Anda butuhkan hanyalah 
instalasi OpenOffice.org dan file DBF itu 
sendiri. Tidak perlu macam-macam. Anda 
bahkan dapat mencobanya di Windows! 

Siapkan segera file dBase Anda. Bila 
Anda belum memilikinya, maka kita akan 
membuatnya dengan OpenOffice.org. 
Bukalah OpenOffice.org writer misalnya. 
Kemudian, pilihlah menu Tools |Data 
Sources. Sebuah dialog akan terbuka untuk 
Anda. Kliklah tombol New Data Source 
pada bagian kiri dan ubahlah namanya 
menjadi testdbf. 

Lihatlah bagian kanan dialog Anda di 
tab General. Pada bagian Connection, 
pilihlah dBase sebagai Database type. 
Kemudian, untuk data source URL, 
arahkanlah ke direktori yang menyimpan 
file-file dBase. Di direktori ini pulalah, 
OpenOffice.org akan menyimpan semua 
tabel yang Anda buat. 

Pada tab dBase, Anda masih dapat 
mengatur beberapa hal seperti halnya 
penampilan record yang tidak aktif dan 
penggunaan penamaan SOL92. Umumnya, 
opsi-opsi pada tab ini tidak perlu disentuh 
sama sekali, kecuali Anda menginginkan 
lain. 

Menjumpai pesan kesalahan sampai 
saat ini? Kalau tidak, Access akan semakin 
dekat ke hadapan kita. 


www.infolinux.web.id 


Membuat tabel baru 

Asumsikan Anda belum memiliki satu tabel 
pun. Anda tidak memiliki satu file DBF pun. 
Kita akan membuatnya dengan 
OpenOffice.org. Kita akan memberikan 
nama Table1 untuk tabel tersebut. Berikut 
ini adalah rancangan tabelnya: 


Nama Tipe Keterangan 

field data lain 

Nomor  Decimal Panjang: 10 
Decimal places: 0 

Nama Text | varchar| Panjang: 100 

Alamat Text (| varchar |) Panjang: 200 


Bukalah tab Tables. Apabila Anda belum 
memiliki tabel, maka apa yang terlihat 
hanyalah tulisan All tables. Kliklah tombol 
paling kiri di bawah tulisan Tables and table 
filtters. Anda akan dibawa ke satu dialog, 
persis seperti yang Anda lihat pada 
Microsoft Access ketika ingin membuat 
tabel baru. Masukkan field-field sesuai 
rancangan database kita, dan kliklah tombol 
berlogo disket ketika Anda selesai. Anda 
baru saja membuat sebuah tabel baru 
dengan nama Tabel1. Lihatlah ke direktori 
penyimpanan dBase Anda tadi. Anda akan 
mendapatkan file baru dengan nama 
Table1.dbf. Apakah Anda mendapatkan 
kemudahan Microsoft Access di sini? 


Mengedit tabel 

Apabila rancangan tabel atau keterangan 
field dirasa tidak benar dan perbaikan akan 
dilakukan, maka, masih dalam tab Tables, 
kliklah tombol di sebelah kanan tombol 
yang Anda klik untuk membuat tabel baru 


InroLINUX DESEMBER 2003 7l 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Microsoft Access di OpenOffice.org 


Tue Ootta, 1716 MO) & 


(€ Appilcations Action ENAK MI K5 — 


Tue Oot 14, 17:20 @) 


dalabaseoonw -“OpenOfike.og 11 


|. DX NE 


1-5xX 


(€ Applcations Actins MEA MI K5 — 
a| 


Elle Edit Via 
Elo Et Ver 


'homelusersino) 


x 
(userosn Tsmenosn | Beban | Dnee | Sam | Asarees TA jo 


User DSN | System DSN | Etis DSN | Drivers | stats “| “Advanced | About | 


Name | Deseriptian | Driver Li | Setup Lio | pai. | 


s ? 


Icukan lebih mudah lagi. 


H root, dan jalankanlah 


Name | Description | Driver | 


sela 

jae 
ea Pn 
Benoa, Ikukan lebih mudah lagi. 


Contigure 


@' 


Select 2 Diver.. x 


User data sourcel 


Driver Properties (new) 


youtoconfigured  Seleatihe DRIVER I9 use or Add a newone. 


ui@ 
ural le ragi 
5 


Deserjption (MySoL 


IsikanlaH 
Driver, 


Driver Pusritvodocditmyoobe.so 


carilah ol 


Berapa pustaka dengar Setup Pusmibrosbefibobenys s0 


berupa pi 


ana joss esjarenje se 


tab Driver. Fileusane (1 


tab Driv 


CPTimeout 


CPBeuse 


Jalankan) 


Name | Description | Driver 
MySOL MysOL sri 


ee Nag ——5— an 


dalam bl 
Kliklah 


daftar d: 


hose diivers fasiltate communication between ine Driver 
Kita aka | -— Manager and ne data server. Many ODBC driverscan be 
| 62 sowmoadec tom ne Wtemetwnie other are onieditom 
your database vendor. Typlealy: you must be 2 
ro0W2ciminstrator user to ad drivers 


Menambahkan Aksesdrr pat wow 


4 
Page 414 Detauit Kooe fissat (sto aye | | 


00 |: Eiuntitedi - OpenOffic| Eidatabaseoo.sxw - Op) #Table Design:: Table Bl” Terminal 


FEXMNS - 28. Michael | @)ODBC Data Source £| 


« 
Pase4d/5 Default 


&8 |:| Biuntitedi - OpenOffic| Eidatabaseoo.sxw - Op) »£Table Design:: Table (8 


Kooe fissat (so ve 
Meminaj | EXMMS - 132. Air Sur @ODBC Data Source 4 F5 


& Mendaftarkan driver MySOL 


sebelumnya. Anda akan dibawa ke dialog 
yang sama. Perbaikan pun dapat dilakukan 
di sini. 


Bekerja dengan guery 

Untuk menambahkan atau menghapus 
record, kita akan bekerja dengan bantuan 
guery. Pindahlah ke tab Oueries. Anda akan 
menjumpai enam tombol di bawah tulisan 
Oueries. Apabila Anda belum memiliki satu 
guery pun, maka tombol yang aktif 
hanyalah tombol pertama dan kedua. 

Kedua tombol tersebut memiliki tujuan 
yang sama, namun caranya berbeda. 
Apabila Anda lebih suka untuk bekerja 
dengan perintah SOL, maka tombol kedua 
barangkali lebih menarik bagi Anda. 
Namun, apabila Anda ingin mendapatkan 
segala kemudahan Access, kliklah tombol 
pertama. Sebuah dialog yang hampir sama 
persis dengan dialog Ouery pada Access 
akan ditampilkan untuk Anda. Tambahkan 
tabel di mana Anda ingin bekerja. 

Untuk menambahkan atau menghapus 
record, aturlah agar semua field visible pada 
bagian bawah dialog tersebut. Setelah 
selesai, kliklah pada tombol paling kiri yang 
terletak di bawah menu file pada dialog 
tersebut. Anda akan menjumpai tempat 
untuk bekerja dengan dialog di bagian atas. 
Sama persis seperti milik Microsoft Access. 
Anda dapat menambahkan atau 
menghapus record di sini. 

Setelah semua perubahan dilakukan, 
Anda dapat menutup dialognya dengan 
mengklik pada tombol paling kanan yang 
terletak di kanan bawah menu #elp. Anda 


72 InroLINUX DESEMBER 2003 


& Membuat user DSN baru 


juga dapat menyimpan guery tersebut 
dengan mengklik pada tombol disket. 
Tutuplah dialog untuk kembali ke tab 
Oueries. Ouery yang Anda simpan kini 
terdaftar. Untuk mengedit kembali suatu 
guery, Anda bisa klik pada tombol ketiga 
yang berlogokan pensil di atas kertas. 

Dengan guery, Anda juga dapat 
melakukan penyaringan data. Tabel yang 
digunakan pun tidak harus satu. Dalam 
kondisi tertentu, barangkali Anda perlu 
untuk menampilkan gabungan data dari 
beberapa tabel. Ouery akan sangat 
membantu Anda dalam bekerja dengan 
data. Tanpa fasilitas guery ini, Anda 
mungkin harus bekerja dengan perintah 
SOL. Selesai sudah urusan kita dengan file 
dBase. 


Bekerja dengan MySOL 
Bekerja dengan MySOL tidak akan 
sesederhana bekerja dengan format dBase. 
Kita akan menggunakan UnixODBC sebagai 
bantuan. Banyak kebutuhan yang harus 
dipenuhi terlebih dahulu di sini. 


Pengaturan ODBC 

Pertama-tama, siapkanlah unixodbc 
Anda. Setelah itu, Anda juga 
membutuhkan unixodbc-bin, program 
berbasis OT yang dapat kita gunakan 
untuk mengatur ODBC. Kemudian, 
karena kita ingin bekerja dengan MySOL, 
kita juga membutuhkan libmyodbc. 
Unixodbc dan unixodbc-bin bisa Anda 
download di http://www.unixodbc.org. 
Libmyodbc bisa Anda download di http:// 


www.infolinux.web.id 


www.mysgl.com. Sebelum melakukan 
kompilasi, carilah terlebih dahulu paket 
untuk distro Anda. Unixodbc-bin 
membutuhkan OT. Apabila pustaka OT 
telah terinstal di sistem Anda, maka 
proses instalasi tidak akan terlalu rumit. 
Apabila Anda menggunakan Debian, 
maka instalasi dapat dilakukan lebih 
mudah lagi. Cukup berikan saja perintah 
berikut ini: 
apt-get install unixodbc unixodbc-bin 
libmyodbc 


Setelah semuanya terinstal di sistem 
Anda, loginlah sebagai root, dan jalankanlah 
perintah berikut ini: 

ODBCConfig 


Sebuah window akan terbuka. 
Interfacenya hampir sama persis dengan 
pengaturan ODBC di Windows. Pindahlah 
ke tab Driver. Dan kliklah tombol Add. 
Sebuah window akan terbuka untuk Anda. 

Isikanlah Name dan Description sesuka 
Anda. MySOL adalah contoh yang baik. 
Untuk Driver, umumnya pustaka diletakkan 
di dalam /usr/lib/odbc. Untuk driver MySOL, 
carilah nama file dengan nama 
libmyodbc.so. Untuk Setup MySOL, carilah 
setup routine berupa pustaka dengan nama 
file libodbcmyS.so. Kliklah tombol check 
untuk kembali ke tab Driver. Kini Anda 
memiliki driver untuk MySOL. 

Tutuplah aplikasi ODBCConfig tersebut, 
dan /ogin-lah kembali dengan user biasa. 
Jalankan kembali program ODBCConfig. 
Aktiflah pada tab User DSN. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kita akan menambahkan DSN untuk 
user biasa. Segala perubahan akan 
disimpan di dalam home directory 
sehingga kita tidak membutuhkan hak 
administrator sistem. Kliklah tombol Add. 
Sebuah dialog akan terbuka untuk Anda. 
Pilihlah MySOL dari daftar dan kliklah 
tombol OK. Sebuah dialog akan terbuka 
lagi. Di dialog ini, Anda akan memasukkan 
nama DSN, server, dan database. Sebagai 
contoh, penulis memasukkan nama nop1 
ke dalam Name, localhost ke dalam 
Server, dan testnop ke dalam Database. 
Kini kita memiliki DSN baru. Klik tombol 
OK untuk keluar dari aplikasi. Pengaturan 
ODBEC selesai, dan kita siap untuk 
melanjutkan ke OpenOffice.org. 

Sebagai catatan, Anda perlu membuat 
database terlebih dahulu apabila belum 
memiliki database. Tool seperti 
PHPMyAdmin akan sangat membantu. 


Kembali ke OpenOffice.org 
Pilihlah menu Tools |Data Sources. Sebuah 
dialog akan terbuka untuk Anda. Buatlah 
data source baru dengan nama testmysal. 
Pada tab General, pilihlah MySOL untuk 
Database type. 

Selanjutnya, aktiflah pada tab MySOL. 
Di sinilah segala pengaturan akan kita 
lakukan. Apabila kita berhasil 
menyelesaikan segala pengaturan di tab ini, 
maka langkah berikutnya akan sangat 
mudah. 

Untuk Type of connection, pilihlah Use 
existing MyODBC data source. Pada bagian 
bawah, untuk memilih Data source URL, 
kliklah pada tombol browse di sebelah 
kanan. Sebuah dialog akan terbuka dan 
menampilkan DSN yang Anda miliki. 
Pilihlah DSN yang Anda inginkan. Apabila 
terjadi kegagalan di langkah ini, atau tidak 
ada DSN yang terdaftar, maka lakukan 
kembali pengaturan DSN dengan program 
ODBCConfig. 

Untuk User name, masukkanlah user 
name pada MySOL Anda. Apabila 
password diperlukan, maka aktifkanlah opsi 
Password reguired. Klik tombol Apply 
untuk mengaplikasikan perubahan. 

Pindahlah ke tab Tables. Sebuah dialog 
otentikasi akan terbuka untuk Anda. 
Masukkan password untuk user name yang 
telah Anda tentukan. Apabila berhasil, 


maka semua tabel dalam database yang 
telah Anda spesifikasikan di dalam DSN 
akan ditampilkan. Apabila otentikasi gagal, 
periksalah pasangan user name dan 
password Anda. Jangan lupa untuk 
menguji apakah server MySOL telah 
dijalankan atau tidak. Pengaturan kembali 
DSN dengan ODBCConfig mungkin 
diperlukan. 


Membuat tabel baru 

Kita akan membuat tabel baru. Kliklah 
tombol paling kiri di bawah tulisan Tables 
and table filters. Sebuah dialog akan 
terbuka untuk Anda. /nterface-nya hampir 
sama persis dengan interface visual table 
design pada Access. 

Kita akan membuat tabel dengan nama 
Table1. Berikut ini adalah rancangan 
tabelnya: 

NEEN 13 Keterangan 
field data ET) 

Nomor Integer | integer | Panjang: 10 

Entry reguired: Yes 
Primary Key 
Panjang: 100 
Panjang: 200 


Nama Text | varchar | 
Alamat Text | varchar | 


Microsoft Access di OpenOffice.org 


Untuk menjadikan sebuah field primary 
key, klik kananlah pada keseluruhan field 
dan aktifkanlah Primary key pada pop-up 
yang muncul. Sebuah logo kunci akan 
menandai primary key. Kliklah tombol 
berlogo disket untuk menyimpan tabel. 
Penyimpanan akan langsung dilakukan 
pada database server. 


Mengedit tabel 

Apabila rancangan tabel atau keterangan 
field dirasa tidak benar dan perbaikan akan 
dilakukan, maka, masih dalam tab Tables, 
kliklah tombol di sebelah kanan tombol 
yang Anda klik untuk membuat tabel baru 
sebelumnya. Anda akan dibawa ke dialog 
yang sama. 


Bekerja dengan guery 

Untuk menambah atau menghapus record, 
kita akan bekerja dengan bantuan guery. 
Pindahlah ke tab Oueries. Anda akan men- 
jumpai enam tombol di bawah tulisan Oue- 
ries. Apabila belum memiliki satu guery pun, 
maka tombol yang aktif hanyalah tombol 
pertama dan kedua. Kliklah pada tombol 
pertama untuk membuat dialog guery. 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX DESEMBER 2003 73 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Microsoft Access di OpenOffice.org 


— 


(1 Applications Acilons MEN MI K5 
PY 


Tue Ootta, 1724 1G) & 


(€ Appications Action MENAK MI Ho —i 


Tue Oot 14, 17:45 @) & 


dalabaseoosaw “OpenOfice.og 11 


|. DX d 


Table Design: Tablet 5x 


e File Edit Tools Window Help 
1 Sseearisoja el ajal we) 
beta 22 X#E 
ak Oa mas Are El 
- IX 
& 
» 2 he aa Type ofconnecton 
3 Se 
2 1Gp testabi - TE T 
a Choose data souroe: F2 
e 
,! Caneel TN 
rn Help — 
js) 
. 3 
3 
5 Organize. 5 
KI » | 
Fisld Properties 
Pepe Leni Ti 
Defsultvalue 
Formatesemple El 
Aj 
Bj 
IE) 
4 p 
Poo2515 Pemut Hove Jinsat (smo jae FI 2 
100 |:| Eiuntitedi - OpenOffice.org| Ekatabaseoo.sxw - OpenOi| 4 Table Design: Tablet (AI Terminal (EXNS - 102. Michasi Bot AM NN 8 |:| Biuntitedi - OpenOffic| Eidatabaseoo.sxw - Op) ##Table Design:: Table Table Design: TablelBMl Terminal EEXMNS -11. M2M - $| Pe 


& Memilih data source di OpenOffice.org 


Pilihlah tabel yang Anda inginkan untuk 
bekerja dengan guery. Untuk menambahkan 
atau menghapus record, aktifkanlah semua 
field. Kemudian, kliklah pada tombol paling 
kiri yang terletak di bawah menu file. Di 
dalam dialog yang terbuka, Anda dapat 
menambahkan atau menghapus record. 
Semua dapat dilakukan tanpa satu perintah 
SOL pun. Kliklah tombol ketiga (berlogo 
disket) dari kanan di bawah menu Help 
untuk menyimpan perubahan. Apabila 
semua perubahan telah dilakukan, kliklah 
tombol paling kanan. Simpanlah guery Anda. 

Anda mungkin akan membuat beberapa 
guery dengan fungsi masing-masing. 
Penyaringan data dapat dilakukan sangat 
mudah dengan bantuan guery. 

Sampai di sini, Anda telah mendapatkan 
kemudahan Microsoft Access di Open- 
Office.org, sekaligus dengan kemampuan 
menyimpan data di dalam MySOL. 


Perintah SOL 

Apabila Anda seorang penikmat perintah 
SOL, maka rasanya semua hal tersebut 
kurang klop tanpa memberikan perintah 
SOL. OpenOffice.org mengerti keinginan 
Anda. Pada tab Oueries, kliklah pada 
tombol kedua, dan Anda akan dibawa ke 
tempat untuk mengetikkan perintah SOL. 
Ketiklah perintah SOL dan kliklah tombol 
paling kiri di bawah menu File untuk 
mengeksekusi perintah tersebut. 


Mengganti nama menu 
data sources 
Sayang sekali OpenOffice.org tidak 


74 InroLINUX DESEMBER 2003 


& Membuat tabel baru untuk MySOL 


memberikan menu untuk mengakses 
semua fasilitas tersebut. Yang tersedia 
hanyalah menu Tools |Data Sources. Rasa- 
rasanya hal tersebut masih kurang seru. 
Sekarang, bagaimana kalau kita mengganti 
nama menu tersebut menjadi nama yang 
lebih mirip dengan Microsoft Access? Kita 
akan menggantinya menjadi Access, atau 
nama lain sesuai keinginan Anda. 

Bukalah dialog Tools | Configure. Pada 
bagian menu entries, carilah Data Sources. 
Aktiflah pada menu item tersebut, dan 
tekanlah tombol F2. Gantilah namanya 
menjadi Access, atau nama lain sesuai 
keinginan Anda. 

Dengan penggunaan Macro atau 
OpenOffice.org BASIC, kita bahkan bisa 
membuat form sendiri yang mungkin akan 


berfungsi sama seperti halnya menu pada 
Microsoft Access. Dengan mempelajari 
dan kemudian mendalami OpenOffice.org 
BASIC, Anda dapat membuat berbagai 
fasilitas tambahan ataupun berbagai 
otomatisasi, melengkapi kehebatan 
OpenOffice.org. 

Kita sampai pada akhir tulisan. 
Bagaimana pendapat Anda tentang 
OpenOffice.org? Luar biasa, bukan? 
Bandingkan kemampuan yang diberikan 
dengan harga yang harus dibayar. Tidak 
perlu ada biaya sepeser pun yang harus 
Anda bayarkan. OpenOffice.org secara 
umum menang untuk hampir setiap field 
dibandingkan dengan Microsoft Office. 
Mari turut populerkan OpenOffice.org!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Tue Oct 14, 18:02 1) & ? 


" Appications Actins ANA KI —0—| 
AA 


Guery Design: Guen2 


9x 


File Edit View Insert Tools Window Help 


asasi osispa-is 


| nomor | nama | slamet | 
o Nopri jakarta 
1 Meike — Jakarta 


Becora fi Tot 2 


ninja 


e|ss9|s bj aa sea 


lect' from Table1, 


& |: Huntitledt - OpenOffic| Eklatabaseoo.sxw - Op| ##Table Design:: Table :#Ouery Design: Ouery|EMl Terminal — |IXMMS -282 cart Rx TAMAN | 


& Lebih fleksibel dengan perintah SOL 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi Driver ALSA 


untuk Sound Card AC'97 


Salah satu problem umum saat instalasi Linux adalah sound card AC'97 
yang 'membisu'. Penyebabnya antara lain driver sound card belum pas. 
Anda dapat mencoba tes dengan driver dari ALSA. 


aat ini mayoritas motherboard, baik 

untuk processor Intel maupun 

AMD, menyediakan dukungan 
multimedia onboard. Mulai dari sound 
card, graphic card, atau internal modem. 
Sound card yang sangat umum ditemui 
menggunakan chip AC'97. Driver AC'97 
sangat umum tersedia untuk Windows, 
tapi sangat sedikit distro yang 
menyertakan driver-nya. 

Penulis menyadari hal itu saat 
menginstalasikan distribusi Linux Red Hat 
7.3 ke komputer milik pribadi. Kebetulan 
komputer ini menggunakan motherboard 
MSI yang memiliki sound card AC'97 
onboard. Di Windows XP, instalasi untuk 
sound card ini berjalan lancar karena driver 
sudah disediakan di bundel CD. Permasa- 
lahan muncul saat penulis ingin Linux 
'menyanyikan' koleksi MP3. Driver default 
yang disertakan distro Red Hat 7.3 (modul 
ac97xx) gagal mengaktifkan sound card 
ini walaupun deteksi Kudzu sukses 
mengenali adanya soundcard AC'97. 
Penulis mengira ini hanya masalah 
distribusi saja, maka penulis sempat coba 
dengan Mandrake 8.2. Dua-duanya sama 
saja hasilnya, sound card tetap 'bisu'. 
Penulis sampai berpikir, “Masa harus beli 
soundcard PCI macam Soundblaster?” 
“Maunya ekonomis dengan Linux, kok jadi 
ribet?". 

Untungnya penulis segera ingat ada 
project open source yang menyediakan 
dukungan sound card di luar driver-driver 
native kernel Linux (2.4.x). Nama lengkap 
project tersebut adalah Advanced Linux 
Sound Acrhitecture (ALSA). Alamat URL 
nya http://www.alsa-project.org. Secara 
umum, Anda yang ingin mendapatkan 
driver untuk sound card yang tidak 
didukung secara native oleh kernel Linux 
atau ingin mendapat kualitas suara yang 


lebih baik, bisa mencoba men-download 
driver dan utility di URL tersebut. 

Ok, untuk tidak membuang waktu, kita 
langsung akan coba instalasi driver ALSA. 
Di sini penulis asumsikan Anda memakai 
distribusi Red Hat 7.3 atau yang lebih baru 
atau distribusi turunan Red Hat semisal 
Mandrake. Langkah-langkah ini bisa Anda 
modifikasi untuk distribusi lain. Pastikan 
juga Anda mengenali nama chipset sound 
card Anda. Karena disini dibahas mengenai 
AC'97, maka akan difokuskan pada chip 
tersebut. 

Pertama pastikan kernel Anda sudah 
ada opsi untuk dukungan sound card lewat 
external driver. Caranya coba lakukan 
perintah berikut: 

# insmod soundcore 


Apakah ada respons seperti ini? 
Using /lib/modules/2.4.18-3/kernel/drivers/ 
sound/soundcore.o 


Jika ya, artinya kernel sudah mendu- 
kung untuk memasukkan driver eksternal. 
Biasanya opsi ini default di beberapa 
distribusi (seperti Red Hat dan Mandrake) 
kecuali jika Anda meng-compile kernel 
sendiri dan men-disable opsi loadable modul 
serta disable opsi sound support. 

Jika belum ada, lakukan langkah- 
langkah sebagai berikut: 

1. Instal source code kernel. Bisa Anda 

ambil dari CD Red Hat 7.3 

# rpm -Uvh /path/to/redhat-cdrom/ 

kernel-source-2.4.18-3.1386.rpm 


2. Pindah ke direktori source code kernel 
dan kompilasi dengan perintah sebagai 
berikut. 

# cd cd /usr/src/linux-2.4.18-3/ 
# make clean && make mrproper 
# make menuconfig 


www.infolinux.web.id 


Driver ALSA untuk Sound Card AC'97 


S8 


Cari bagian “Loadable module support”, 

lalu cek pada pilihan: 

@ Enable loadable module support. 

@ Set version information on all module 
symbols. 

@ Kernel module loader. 


Kembali pada menu utama lalu, cari 
bagian “Sound” dan aktifkan opsi: 
@ Sound card suport. 


Untuk opsi ini saya sarankan pilih 
sebagai module (M), walau bisa juga 
sebagai built-in. 


. Opsi lain bisa Anda set sesuai 


kebutuhan, lalu kompilasi kernel 
(sebagai root): 

# make dep && make bzimage && make 
modules && make modules install 


. Instal kernel yang sudah jadi ke linux 


loader (penulis menggunakan Lilo) 
Anda: 

# cd /usr/src/linux-2.4.18-3/arch/i386 
# cp ./bzimage /boot/bzimage 


Tambahkan entry berikut ini ke dalam 
file /etc/lilo.conf: 
image - /boot/bzlmage 

label - new-linux 

read-only 

root - /dev/hda2 


Catatan: Label boleh menggunakan 
nama selain new-linux, root sesuaikan 
dengan partisi root filesystem Anda). 


. Aktifkan Lilo: 


# lilo 


. Reboot ulang, lalu pilih “new-linux” (atau 


nama yang tadi anda pilih). 


InoLINUX DESEMBER 2003 75 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Driver ALSA untuk Sound Card AC'97 


PB -— root@localhost:/usr/src/alsa-driver-0.9.6jutils - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


this, but it's not 1004 sure. 


ALSA CONFIGURATOR v0.9.0 This script is a configurator 
for Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) driver. If 
ALSA is already running, you should close all sound apps 
now and stop the sound driver. alsaconf will try to do 


configure: 


(BD -» root@localhost:/usr/src/alsa-driver-0.9.6jutils - Shell - Konsole 


Session Edit View Settings Help 


Soundcard Selection 
Following card(s) are found on your system. Choose a soundcard to 


& Gambar 1. ALSA Configurator 


PB root@localhost:/usr/src/alsa-driver-0.9.6jutils - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


modify /etc/modules.conf? 


& Gambar 3. ALSA mengedit file modules.conf 


Untuk memulai, Anda harus men- 
download tiga paket, yaitu alsa-driver, alsa- 
lib, dan alsa-utils. Penulis menggunakan 
versi 0.9.6 untuk tiap paket tersebut dan 
sangat disarankan menggunakan versi yang 
sama untuk tiap paket, untuk menghindari 
masalah akibat ketidak-kompatibelan. File- 
file tersebut bisa diambil dari section 
Download pada URL ALSA. Ambil yang 
berformat tar.bz2 karena ukurannya paling 
kecil. Setelah download selesai, taruh file- 
file misal di direktori /usr/src lalu ekstrak 
dengan perintah sebagai berikut. 

# bunzip alsa-driver-0.9.6.tar.bz2 && tar 
xvf alsa-driver-0.9.6.tar 

# bunzip alsa-lib-0.9.6.tar.bz2 && tar xvf 
alsa-lib-0.9.6.tar 

# bunzip alsa-utils-0.9.6.tar.bz2 && tar 
xvf alsa-utils-0.9.6.tar 


Dengan menjalankan tiga perintah di atas, 
akan didapat tiga direktori dengan nama 
sesuai nama file yang Anda ekstrak. Langkah 
selanjutnya adalah pindah ke direktori alsa- 
driver dan melakukan kompilasi. 

# cd alsa-driver-0.9.6 


76  InroLINUX DESEMBER 2003 


Configuring snd-via82xx Do you want to 


Ta an ear “ia Pn En 


XCancel? 


& Gambar 2. ALSA menemukan 


Session Edit View Settings Help 


(DB - root@localhost:/usr/src/alsa-driver-0.9.6jutils - Shell - Konsole 


OK, driver snd-via82xx is configured. ALSA 
CONFIGURATOR will prepare the card for playing now. Now 
I'll run 'alsasound start', then I'll use amixer to 
raise the default volumes. You can change the volume 
later via a mixer program such as alsamixer or gamix. 


& Gambar 4. Mengaktifkan driver ALSA 


# .Iconfigure —with-cards — via82xx - 
with-seguencer — yes 
# make && make install 


Berikutnya Anda perlu membuat device- 
device yang dibutuhkan ALSA (di /dev). Ini 
yang menarik. Menurut file README driver 
ALSA, jika Anda sudah menggunakan 
DevFS maka sebenarnya tidak perlu 
menciptakan file-file device ini, karena 
kernel akan membuatnya sendiri secara 
otomatis. DevFS biasanya sudah 
dikompilasi sebagai default di beberapa 
distro baru (misal Red Hat 8.x, 9.x, 
Mandrake 8.x, 9.x). Namun, di distro Red 
Hat 7.3 entah kenapa tidak berjalan, maka 
untuk amannya jalankan script berikut ini. 
# cd /usr/src/alsa-driver-0.9.6 
# .Isnddevices 


Set permission file-file device yang baru 
dibuat agar bisa dibaca tulis oleh program 
yang dijalankan dengan uid non root. 
Contohnya, program mp3123 yang 
dijalankan oleh user biasa akan mengakses 
/dev/dsp. 


www.infolinux.web.id 


# chmod a#rw /dev/dsp /dev/mixer /dev/ 
seguencer /dev/midi 


Maksud perintah di atas adalah mengeset 
bit “read” dan “write” untuk semua bagian bit 
permission. Dengan demikian semua user 
bisa memakai device tersebut. 

Sekarang pindah ke direktori alsa-lib 
untuk kompilasi. 
# cd /usr/src/alsa-lib-0.9.6 
# .Iconfigure && make && make install 


Lalu pindah ke direktori alsa-utils untuk 
kompilasi 
# cd /usr/src/isa-utils-0.9.6 
# .Iconfigure && make && make install 


Pada tahap ini, Anda sudah memiliki 
modul-modul sound siap pakai. Selanjutnya 
perlu memasukkan konfigurasi modul ALSA 
ke file /etc/modules.conf. Untungnya, sudah 
ada script yang memudahkan konfigurasi 
modul ALSA. Lakukan sebagai berikut: 

# cd /usr/src/alsa-driver-0.9.6/utils 
# chmod a-x ./alsaconf 
# .lalsaconf 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Akan muncul tampilan seperti Gambar 1 
di konsole atau terminal Anda. 

Pilik “OK”, maka selanjutnya akan 
tampil daftar hasil probing sound card oleh 
script alsaconf seperti Gambar 2. 

Dalam hal ini, kita pilih via82xx untuk 
jenis sound card kita. Highlight ke via82xx 
dan pilih “OK”. Berikutnya tampil layar 
konfirmasi untuk penulisan konfigurasi di 
file /etc/modules.conf seperti Gambar 3, 
lalu pilih “Yes”. Jika tidak ada masalah, 
akan tampil di layar seperti Gambar 4. 

Gambar 4 memberikan informasi 
bahwa script alsaconf akan mencoba 
menjalankan modul yang baru saja di set 
di /ete/modules.conf. Kurang lebih akan 
tampil output seperti Gambar 5. Catatan: 
di komputer penulis, karena ALSA sudah 
terinstalasi sebelumnya, maka akan 
diberitahukan bahwa driver sudah di-load. 

Lihat hasil perubahan pada file /etc/ 
modules.conf. Jika proses probing tadi 
berjalan benar, akan ada tambahan sebagai 
berikut: 

# — BEGIN: Generated by ALSACONF, do 
not edit. —- 

# — ALSACONF verion 0.9.0 —- 

alias char-major-116 snd 

alias snd-card-0 snd-via82xx 

alias char-major-14 soundcore 

alias sound-slot-0 snd-card-0 

alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss 
alias sound-service-0-1 snd-seg-oss 
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss 
alias sound-service-0-8 snd-seg-oss 
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss 
options snd major -116 cards limit-1 
options snd-via82xx index —-0 

# — END: Generated by ALSACONF, do 
not edit. —- 


(D-" root@localhost:fusr/srcfalsa-driver-0.9.6futils - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


& Gambar 6. Mengatur Sound Mixer 


Yang perlu diperhatikan, sekalipun driver 
sudah di-load, tapi suara tidak akan 
otomatis keluar. Ini disebabkan status awal 
dari semua channel dalam mixer adalah 
mute. Anda harus menjalankan dulu 
program mixer untuk mengubah status 
“mute” ini dan mengeset level volume yang 
dikehendaki. Untuk artikel ini, saya 
contohkan penggunaan Alsamixer yang 
merupakan hasil kompilasi alsa-utils. 

Dengan menjalankan perintah alsamixer 
akan tampil di layar seperti Gambar 6. 

# alsamixer 


Penggunaan program ini cukup mudah. 
Pertama, gunakan kursor panah kiri atau 
kanan untuk berpindah ke channel yang 
hendak Anda “unmute” atau ingin Anda 
set volumenya. Channel utama yang 
biasanya digunakan untuk output suara 
adalah channel “Master”. Highlight 
channel “master” lalu tekan tombol “M” di 
keyboard. Maka status “Off” akan hilang 
(perhatikan keterangan “Item" di baris 
atas). Masih tetap di channel Master, 
gunakan panah atas atau bawah untuk 
menaikkan atau menurunkan volume. Set 
di angka kurang lebih 70-an atau sesuai 
selera Anda. Contoh hasil akhir kurang 
lebih seperti Gambar 7. 

Untuk informasi cara penggunaan lebih 
lanjut dari alsamixer ini, ketik “man 
alsamixer” di konsole: 

# man alsamixer 


Jika sudah selesai setting yang Anda 
lakukan, tekan Esc dua kali secara cepat 
untuk keluar. Kini Anda bisa tes output 
suara sound card Anda, misalnya dengan 
memainkan file mp3 menggunakan XMMS 


Session Edit View Settings Help 


(D-" root@localhost:fusr/srcfalsa-driver-0.9.6futils - Shell - Konsole 


Driver ALSA untuk Sound Card AC'97 


ID -x root@localhost:/usr/src/alsa-driver-0.9.6futils - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


& Gambar 5. Soundcard siap digunakan 


atau mp9123. Sekadar tambahan, pastikan 

Idev/dsp digunakan sebagai output. 
Sebagai langkah terakhir, Anda harus 

menyiapkan mekanisme /oading and setup 

otomatis driver alsa setiap Linux di-reboot. 

Lagi-lagi, ALSA sudah menyiapkan script 

untuk ini. Anda tinggal melakukan 

perintah-perintah berikut. 

# cd /usr/src/alsa-driver-0.9.6/utils 

# cp ./alsasound /etc/rc.d/init.d (lakukan 

sbg root) 

# chmod 0111 /etc/rc.d/init.d/alsasound 

# chkconfig —add alsasound 


Agar aktif pada saat boot, pastikan 
sekali lagi script alsasound sudah berada 
pada run level 2, 3, 4 dan 5 dengan melihat 
hasil perintah berikut ini. 

# chkconfig —list alsasound 


Jika sudah ada konfirmasi di run level 3 
atau 5 status on, maka driver ALSA 
dinyatakan diset untuk dimuat di runlevel 
tersebut. Kita cukup perhatikan 2 runlevel 
ini, karena run level 3 adalah run level 
default multi user di kebanyakan distro 
dan run level 5 untuk login grafis ke 
desktop X2 
Mulyadi Santosa (a mulyadi@telkom.net) 


& Gambar 7. Hasil pengubahan volume mixer 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX DESEMBER 2003 77 


SAP DB 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


SAP DB: Alternatif Free dan Open 
Source Database 


Oracle, PostgreSOL, MySOL merupakan database engine yang sudah 
tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan mungkin sehari-hari 
Anda telah menggunakan database tersebut sebagai production database. 
Namun, pernahkan Anda mendengar SAP DB? 


ika Anda termasuk yang baru saja 

mendengarnya, hal itu sangatlah 

wajar. Karena di samping SAP DB 
memang tidak terlalu populer di Internet, 
database ini juga kurang cocok untuk 
aplikasi kecil hingga menengah. Tetapi jika 
Anda termasuk yang mencari database 
yang scalable dan yang mendukung jumlah 
data yang sangat tinggi serta fitur-fitur 
yang sangat lengkap, maka SAP DB dapat 
menjadi pilihan Anda. Selain berlisensi GPL, 
database ini juga merupakan salah satu 
database yang beraliran open source. 

SAP AG (System, Applications, 
Products in Data Processing) adalah sebuah 
perusahaan ERP terbesar di dunia yang 
berbasis di Jerman. SAP R/3 merupakan 
produk andalan mereka yang memang 
sangat canggih dan memiliki kompleksitas 
tinggi. Aplikasi yang memiliki jumlah table 
lebih dari 8000 ini membuat banyak 
perusahaan mempercayakan Oracle 
sebagai database server-nya. Namun untuk 
menekan biaya total implementasi SAP R/3, 
SAP AG memutuskan untuk 
mengembangkan sendiri database-nya. 
Tentu saja mereka tidak memulainya dari 
awal, karena akan membutuhkan waktu 
yang sangat lama. SAP sendiri melisensi 
produk ADABAS yang juga dibuat oleh 
perusahaan Jerman. ADABAS sudah ada 
sejak tahun 1977 yang merupakan hasil 
dari sebuah riset di Universitas Berlin, di 
mana kode hasil riset tersebut 
dikomersialkan menjadi produk DDB/4 oleh 
Nixdorf Computer AG, yang pada akhirnya 
Nixdor dibeli oleh Siemens. 

Yang sangat menarik dari SAP DB 
adalah skalabilitas dan fitur-fiturnya yang 
lengkap. Database ini sangat 
direkomendasikan untuk menangani aplikasi 
yang sangat kompleks seperti SAP R/3, di 
mana fitur tersebut belum dimiliki oleh 


78 InroLINUX DESEMBER 2003 


beberapa database yang berlisensi GPL dan 
open source lainnya. Fitus-fitur pada SAP 
DB dapat dilihat pada tabel 1. 

Dari fitur-fitur tersebut yang membuat 
penulis agak kagum adalah fitur Mode SOL 
Compatible, di mana fitur ini men-support 
sintaks pada database oracle dan IBM DB2. 
Artinya, banyak sintak sgl yang berjalan di 
oracle juga akan berjalan baik di sapdb. 
Tujuan dari SAP sendiri adalah agar 
mempermudah dalam proses migrasi data 
dari oracle ke sapdb. Apakah ini bukan 
suatu fitur yang luar biasa? 

Proses instalasi database ini pun sangat 
mudah. Untuk mencobanya, silakan 
download paket SAP DB yang sesuai 
dengan sistem operasi yang Anda inginkan 
di situs www.sapab.org. 


Pada kesempatan kali ini, penulis akan 
menjabarkan proses installasi SAP DB pada 
sistem operasi Linux. Ikutilah langkah- 
langkah berikut ini: 

1. Ekstraklah file master sapdb-all-linux- 
32bit-i386-7 4 3 25.tgz 

#Iroot@dev server rootl tar -xvzf 

sapdb-all-linux-32bit-i386-7 4 3 25.tgz 


2. Buatlah user group sapsys dan user 
sapdb 
#Iroot@dev server root| groupadd 
sapsys 
#Iroot@dev server rootl useradd sapdb 
-g Sapsys 
#Iroot@dev server root| passwd sapdb 


3. Buatlah folder/directory berikut ini: 


Sistem Operasi 


Unix, Linux, Solaris, Windows, dan lain-lain 


Object Oriented 

Lisensi 

Source Code 

Tipe Join 

Mendukung transaksi 
View 

Virtual View 

Trigger 

Store Procedure 

User Define Function 
BLOB 

Row Level Locking 
Interface Application 
Mendukung Replikasi 
Mendukung Hot Backup 
Mendukung Clustering 
Database Managers va Web 
Database Managers GUI 
SOL Tools va Web 

SOL Tools va GUI 

Mode SOL Compatible 
Multi Data Files 

Multi Log Files 


www.infolinux.web.id 


Ya 

GPL (General Public License) 
Open Source 

Inner dan Outer 

Ya 

Ya (dapat di-update) 

Ya 

Ya 

Ya 

Tidak 

2 GB 

Ya 

Java, Perl, PHP, Python, ODBC, JDBC, C/C44 
Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya (pada Windows platform) 
Ya 

Ya (pada Windows platform) 
Oracle, IBM DB2 

Ya 

Ya 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Direktori-direktori sebagai tempat SAP 
DB akan di-install. 

mkdir /u01/sapdb 

mkdir /u01/sapdb/depend 

mkdir /u01/sapdb/indep data 

mkdir /u01/sapdb/indep prog 


Kemudian ubahlah owner dari folder 
tersebut dengan command berikut: 
chown -R sapdb.sapsys /u01/sapdb 


4. Log out dari root dan login ke user 
sapdb yang sudah Anda buat di atas. 
Kemudian tambahkan baris berikut pada 
.bash profile user sapdb. 
#Isapdb@dev server rootl vi 
.bash profile 
export SAPDB HOME - /u01/sapdb 
export SAPDB DEPEND - $SAPDB 
HOME/depend/bin 
export SAPDB INDEP PROG - 
$SAPDB HOME/indep prog/bin 
PATH - $PATH:$HOME/bin:$SAPDB 
DEPEND:$SAPDB INDEP PROG 


5. Login-lah kembali ke user root dan 
sekarang kita akan mulai proses 
instalasi 
#Iroot@dev server rootl cd sapdb-all- 
linux-32bit-i386-7 4 3 25 
#Iroot@dev server root| ./SDBINST 


Langkah-langkah proses instalasi 
SAP DB 

D Starting the installation 

Installation of SAP DB Software 

Kekek KKKEKKKKKK KEKE KK KAK KK KA 
starting installation Mo, Aug 25, 2003 at 
11:15:20 

operating system: Linux 1386 2.4.18 14 
GLIBC 2.2.93 

callers working directory: /data/master/ 
sapdb/sapdb-all-linux-32bit-i386-7 4 3 25 


D Profiles of installation 

Dalam pemilihan profiles instalasi sapdb ini, 
kita dapat memilih paket apa saja yang 
akan diinstalasikan ke server. Di sini penulis 
menyarankan untuk memilih semua (a//) 
paket, untuk itu kita mengisikan profile id- 
nya dengan nilai 9. 

existing profiles: 

0: Server 

1:  Runtime For SAP AS 


DB Analyzer 

C Precompiler 
Webtools 

ODBC 

JDBC 

Script Interface 

XML Indexing Engine 
9: all 

10: none 

please enter profile id: 9 


D Path of installation 
starting preparing phase of package Base 
7.4.03.25 32 bit 


no updatable installation of package 
“Base” found 


please enter group name for database 
programs Isapsysl: sapsys 

please enter owner name for database 
programs Isapdbl: sapdb 

please enter independent data path |/var/ 
opt/sapdb/indep datal: /u01/sapdb/ 
indep data 

please enter independent program path I/ 
opt/sapdb/indep progl: /u01/sapdb/ 
indep prog 

checking interferences to other 
packages...ok 

collecting data finished: 


please enter independent program path I/ 
opt/sapdb/dependi:/u01/sapdb/depend 


Tunggulah proses installasi sampai 
selesai. Hal ini ditandakan dengan pesan : 
installation of SAP DB Software finished 
successfully Mo, Aug 25, 2003 at 
11:16:49 


Sampai dengan tahap ini dapat dikata- 
kan Anda sudah berhasil menginstalasi SAP 
DB, dan kini kita masuk ke tahap 
berikutnya. 


D Membuat database 

Pertama-tama kita harus mengaktifkan 
instance dari SAP DB : 

#Isapdb@dev server sapdbl x server start 
12798 NISERVER server started. 

12751 XSERVER XSERVER started, 'X32/ 
LINUX 7.4.3 Build 025-121-046-179' 


www.infolinux.web.id 


SAP DB 


Untuk membuat database kita menggu- 
nakan tools DBMCLI (Database Manager 
Command Line Interface) dengan option : 
dbmcli db create X database name» 
XDBM user» ,IDBM Password 
KOS userid»,XOS password» 


Diasumsikan di sini kita akan membuat 
sebuah database dengan nama dbhrd. Kita 
juga akan membuat sebuah user operator 
pada database tersebut dengan nama 
dboperator dan password oper@tor, maka 
command-nya adalah : 
dbmcli db create dbhrd dboperator, 
oper@tor sapdb,s@pdb 


sapdbdan s@pdb adalah user sapdb dan 
password-nya yang telah kita buat 
sebelumnya. 
#Isapdb@dev server sapdb) dbmcli 
db create dbhrd dboperator, oper@tor 
sapdb, s@pdb 
OK 


Berikutnya adalah memberikan param- 
eter pada database dbhrd yang telah kita 
buat sebelumnya dengan command 
dbmcli -d X database name» -u 

SDBM user», «DBM password» -i 
Sscript file » 


Sscript file» adalah tempat kita mem- 
berikan nilai awal dari setting konfigurasi yang 
akan kita berikan kepada database dbhrd 


D Membuat script file parameter pada 
database 

Seperti database lainnya, SAP DB juga 

memiliki parameter database yang dapat 

kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Oleh 

karena itu, kita harus mendefinisikan 

parameter tersebut dalam sebuah file yang 

nantinya akan dieksekusi ketika melengkapi 

pembuatan database. 

#Isapdb@dev server sapdbl vi dbhrd.par 


param startsession 

param init 

param put MAXUSERTASKS 5 

param checkall 

param commitsession 

param addvolume 1 LOG LOG 001 F 30000 
param addvolumee 1 DATA DATA 001 F 
30000 


InroLINUX DESEMBER 2003 79 


SAP DB 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


db admin 
util connect 
util execute INIT CONFIG 
util activate X SYSDBA userid», 
X SYSDBA password| 
— dalam database dbhrd menjadi 
util activate sapdb, s@pdb 
util release 


Simpanlah file tersebut dalam /home/ 
sapdb/dbhrd.par. Kemudian jalankan 
command berikut: 

#Isapdb@dev server sapdbi dbmcli -d 
dbhrd -u dboperator,oper@tor -i /home/ 
sapdb/dbhrd.par 


2 param startsession 

OK» 

param init 

OK» 

param put MAXUSERTASKS 5 
OK» 

param checkall 

OK» 

param commitsession 

OK» 

param addvolume 1 LOG LOG 001 F 30000 
OK» 

param addvolume 1 DATA DATA 001 F 
30000 

OK» 

db admin 

OK» 

util connect 

OK» 

util execute INIT CONFIG 
OK» 

util activate sapdb,a 

OK» 

util release 

OK» 

load systab -ud a 

OK 

0, OK: everything works fine 


O,/u01/sapdb/depend/bin/x python /u01/ 
sapdb/depend/env/Isystab.py -d dbhrd 

-U sapdb," -dompwd a en ENG 

Removing obsolete objects 

Installing Loader tables 

Installing messages and help 

Installing SYSDBA tables 

Installing comments for SYSDBA tables 
Installing precompilers tables 

Installing system tables for R3 backup 
information 

Installing ODBC and JDBC tables 
Installing system tables for ORACLE (V7) 
mode 

Installing data dictionary tables and views 
Installing synonyms for oracle system tables 
Installing comments on oracle system tables 
Installing tables for SOL Studio 

Installing suppose list 

Installing tables for WebAgent 

Installing tables for WebDAV 

Installing tables for WebDAV XML Indexing 
Installing DOMAIN tables 

Installing commets for DOMAIN tables 
Installing Views as replacement for SHOWs 
Installing Database Manager tables 
vi.Startup Database 


Setelah instalasi selesai, sekarang kita 
akan menjalankan database dbhrd. 
#Isapdb@dev server sapdbi dbmcli -d 
dbhrd —u dboperator,oper@tor 


Lalu akan keluar consolete sapdb: 
«dbmcli on dbhrd» db online 
OK 


Selamat, Anda telah berhasil menginstal 
sapdb. Tahap selanjutnya, kita akan 
menginstal “web tools” yang merupakan 
tools untuk administrator. 


6. Installing SAP DB Web Tools 
#Iroot@dev server rootl tar -xvzf sapdb- 
webtools-linux-32bit-i386-7 4 3 25.tgz 


& A: Gambar 1. Akses SAP DB via Web, B8: Gambar 2. Web SOL Studio 


80 InroLINUX DESEMBER 2003 


www.infolinux.web.id 


#Iroot@dev server rootl cd sapdb- 
webtools-linux-32bit-i386-7 4 3 25 
#Iroot@dev server root ./SBDINST 


Lengkapilah .bash profile pada user SAP 
DB yang telah Anda buat tadi menjadi 
seperti berikut ini: 

export SAPDB HOME - /u01/sapdb 
export SAPDB DEPEND - $SAPDB 
HOME/depend/bin 

export SAPDB INDEP PROG- $SAPDB 
HOME/indep prog/bin 

export LD LIBRARY PATH- $SAPDB 
HOME/indep prog/web/lib:$ SAPDB 
HOME/indep prog!/lib 

PATH — $PATH:$HOME/bin: $SAPDB 
DEPEND:$SAPDB INDEP PROG 


Untuk mengaktifkan web server pada 
database ini, lakukanlah perintah berikut: 
#Isapdb@dev server sapdbi ./wahttp & 


Using (logfile:/var/log/sapdb/wa/ 

httperr.log, tracelevel:0) 

PIDI75971 

Port19999) 
12821 TASKING Thread 7599 starting 
12821 TASKING Thread 7600 starting 
12821 TASKING Thread 7601 starting 
12821 TASKING Thread 7602 starting 
12821 TASKING Thread 7603 starting 
12821 TASKING Thread 7604 starting 
12821 TASKING Thread 7605 starting 
12821 TASKING Thread 7606 starting 
12821 TASKING Thread 7607 starting 
12821 TASKING Thread 7608 starting 
12821 TASKING Thread 7609 starting 
12822 TASKING Thread 7609 joining 


Login ke WebSOL, http:// 
serverSAPDB:9999/websgl dan akan 
terlihat seperti gambar 1 dan 2. 

Untuk melakukan operasi DDL, DML 
ataupun DDL pada SAP DB, kita dapat 
mengunakan tools web sgl. Sebagai 
contoh kita akan membuat sebuah table 
(Tabel Pegawai) dan memasukkan data 
menggunakan sintaks SOL (Structure 
Ouery Language) 

CREATE TABLE PEGAWAIINIP 
VARCHARI10) NOT NULL PRIMARY 
KEY, NAMA VARCHAR/20) NOT NULL, 
JABATAN VARCHARI(15) NOT NULL) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


SELECT # FROM PEGAWAI 


& A: Gambar 3. Melihat Data Hasil Ouery, 8: Gambar 4. Login ke Database Manager, 


C: Gambar 5. Web DBM 


NP | NAMA JABATAN 
1 Itoerdiono —|IT Manager 
Data 19 Data Cache Hit Rate EL AutoLog OFF 
10 (rita H ass Consultant 8 Log 196 Database Ful No Badindexes NO 
ONUNE Sessions za 
2 IHeruanto app Manager 
3 Iranya Yanuar (TT Consultane 
&— enary System Admin Web DBM 
& Tony System Analyst 
Ie” Ipambang Tech Support ServerName —— |192.168.1294 Databases.. | 
7 Iraisal Help Desk Admin | Database Name" (and | 
1 UserNames — (sapdb 
2 Iniwiek IT Anin 1 - 7 
|! paseworas . 
5 Iwiko Billing Admin - B 
nd 0 — 
(@vounes Cc 
(@Lo0 Mode 2 


INSERT INTO PEGAWAI VALUES INSERT INTO PEGAWAI VALUES 
(1','Moerdiono','IT Manager”) ("6','Bambang', Tech Support') 
INSERT INTO PEGAWAI VALUES INSERT INTO PEGAWAI VALUES 
('2','Herwanto','App Manager') ('7', Faisal',' Help Desk Admin") 
INSERT INTO PEGAWAI VALUES INSERT INTO PEGAWAI VALUES 
('3', Yahya Yanuar','IT Consultant) ('8','Wiwiek','IT Admin') 
INSERT INTO PEGAWAI VALUES INSERT INTO PEGAWAI VALUES 
('4','Hendry','System Admin') (“9', Niko", Billing Admin") 
INSERT INTO PEGAWAI VALUES INSERT INTO PEGAWAI VALUES 
(5',/'Ony', System Analyst') (10','Rila H','Ass Consultant') 


SAP DB 


Eksekusilah statement di atas satu per 
satu pada websgl. Lalu untuk melihat 
data pada table Pegawai, ketiklah 
command berikut: (lihat gambar 3.) 
SELECT " 

FROM PEGAWAI 


SAP DB juga memiliki Database 
Manager seperti layaknya database yang 
lain. Untuk dapat mengakses Database 
Manager dengan menggunakan browser 
gunakan http://serversapdb:9999/ 
webdbm. 

Melihat dari fitur-fitur di atas, database 
ini dapat dikatakan sangat layak untuk 
dijadikan database server. Karena selain 
free dan open source, SAP DB sangat 
optimal bagi Anda yang ingin menggunakan 
SAP R/3 namun Anda juga ingin menekan 
total biaya perusahaan Anda. 

Jadi tidak ada alasan untuk tidak 
menggunakan SAP DB, bukan? Dan 
siapkah perusahaan Anda beralih ke SAP 
DB? Hanya Anda yang tahu jawabannya.& 
Yahya Yanuar (yahya yanuar@yahoo.com) 


IKLAN 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi Infolinux Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


INFO 


InroLINUX DESEMBER 2003 


LINU 


Januari 


Terbaik pilihan Anda 
InfoLINUX untuk kedua kalinya mengadakan 
polling yang berkaitan dengan aktivitas yang 
biasa dilakukan pembaca dengan si penguin. 
Sampai tulisan ini dibuat tidak kurang 100 surat 
telah masuk ke redaksi. Senang rasanya, melihat 
antusias pembaca untuk mengikuti polling ini. 
Dari sekian banyak surat yang masuk, 
beragam jawaban yang kami dapatkan. Dan dari 
jawaban itu pula, kami mengetahui 
bahwasannya masyarakat Indonesia kini banyak 
menyukai sistem operasi yang dibangun oleh 
komunitas dunia itu. Kontribusi Anda mengikuti 
poling tersebut tidak kami sia-siakan. Kami telah 
menyiapkan hadiah bagi pembaca /InfoLINUX 
yang beruntung. Siapa saja yang akan 
mendapatkannya, kita tunggu bulan depan! 


Grid Computing 

Seperti halnya penggunaan listrik, PAM, dan 
telepon, Anda tentu tidak mengetahui proses 
yang berjalan di belakangnya. Dari sana juga, 
konsep grid computing dikembangkan. Anda 
tidak perlu tahu proses atau sistem yang berjalan 
di belakang. Anda cukup menggunakan sebuah 
aplikasi misalnya, dan sistem yang berjalan akan 
mendistribusikan data atau apapun yang Anda 
masukkan ke tempat yang sudah ditentukan 
secara otomatis. 


www.infolinux.web.id 


2004 


Hebatnya konsep ini, Anda tidak perlu 
pusing-pusing memikirkan bagaimana hardware 
Anda bekerja atau bagaimana kompatibilitas 
antara satu software dengan software lainnya. 
Tertarik? Tunggu ulasannya di tahun baru nanti! 


Software RAID di Linux 

Data adalah bagian yang sangat penting dalam 
komputasi. Kehilangan data harus senantiasa 
dicegah. Berbagai cara bisa ditempuh. 
Menggunakan RAID adalah salah satunya. 
Sayangnya, hardware untuk RAID cukup mahal. 
Untungnya, Linux sangat mendukung 
pengggunaan software RAID. Tanpa membeli 
perangkat kerasnya, Anda dapat menikmati 
amannya data di Linux. 


"€ Aenicatans Actine SEA NI 5 oo — 
: ak | - 


Ele Edit View Termind Go Help 
Terminal Terminal 


Bekerja dengan WebDAV 
Protokol HTTP adalah protokol luar biasa yang 
memiliki sejumlah fitur. Salah satu fiturnya 
adalah dapat dikembangkan sedemikian rupa, 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan lebih 
lanjut. 

DAV adalah singkatan dari Distributed 
Authoring and Versioning, suatu perluasan 
protokol HTTP yang memungkinkan pengguna 
bekerja secara terdistribusi. Pengertian bekerja di 
sini tentunya juga melibatkan penulisan atas file 
tertentu. Dengan demikian, apabila tanpa 
WebDAV kita akan mendapatkan kemampuan 
read-only dari HTTP. Dengan hadirnya WebDAV, 
kita akan mendapatkan fasilitas read-write. 


